


Edo hafi im 
kita tidak jadi 
berangkat ke 
toko buku. Motof 
ayabku mogok. 


Buku Siswa SD/Ml 
Kelas III 






















































Hak Cipta © 2015 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


MILIKNEGARA 
TIDAK DIPERDAGANGKAN 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintcih dałam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dałam tahap awał penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan danperubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan 
kuałitas buku ini. 

Katalog Dałam Terbitan (KDT) 

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Perkembangan Teknologi / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta : Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. 

vi, 210 hlm.: iluś.; 29,7 cm. (Tema : 2) 

Untuk SD/Ml Kelas III 

ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x (jilid lengkap) 


I. TematikTerpadu -- Studi dan Pengajaran I. Judul 

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


372 


Kontributor Naskah : Yanti Kurnianingsih, Lubna Assagaf, Iba Muhibba, dan Nurhasanah. 

Penelaah : Isah Cahyani, Kastam Syamsi, Losina Purnastuti, Mulyana, Sandie Gunara,Tijan, 

Vincetia Irene Meitiniarti, Vismaia S. Damaianti, Wahyuningsih, dan Widia Pekerti. 

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. 


Cetakan Ke-1,2015 

Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 18 pt. 




Kata Pengantar 


Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu 
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai siswa. Juga dirumuskan 
proses pembelajaran dan penilaian yang diperlukan untuk memastikan ketercapaian kompetensi 
yang diinginkan tersebut. Buku yang ditulis dengan mengacu pada kurikulum ini harusnya dirancang 
dengan menggunakan proses pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang sesuai dan 
diukur dengan proses penilaian yang sesuai. 

Pertanyaannya adalah seperti apa bentuk ideał Buku Siswa Kelas III SD/Ml yang pada hakikatnya 
baru setahun belajar membaca dan menulis? Rentang jawaban atas pertanyaan ini dapat sangat 
ekstrim. Dałam hal isi ada yang menginginkan tanpa buku, tetapi juga ada yang menginginkan satu 
buku terpisah untuk setiap mata pelajaran. Dałam hal penyajian ada yang menginginkan berbasis 
kegiatan yang harus dilakukan siswa, tetapi ada juga yang menginginkan berbasis materi yang harus 
dikuasai siswa. Perdebatan semacam ini tidak akan pemah selesai. 

Buku Seri Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Siswa Kelas III SD/Ml ini ditulis sebagai jalantengah 
di antara keinginan-keinginan tersebut. Bukannya tanpa buku, melainkan ada buku yang memuat 
materi minimal berisi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa Kelas III SD/Ml untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan. Pendekatan pembelajaran tematik terpadu dipilih dengan beberapa 
alasan. Pertama, siswa Kelas III SD/Ml, yang sesuai perkembangannya lebih mudah memahami 
pengetahuan faktual, diajak melalui tema-tema mengikuti proses pembelajaran transdisipliner di 
mana kompetensi yang diajarkan dikaitkan dengan konteks siswa dan lingkungannyanya. Kedua, 
melalui pendekatan terpadu, pembelajaran multidisiliner-interdisipliner diwujudkan agar tumpang 
tindih antar materi pembelajaran yang selama ini terjadi dapat dihindari demi tercapainya efisensi 
materi pembelajaran dan efektivitas penyerapannya oleh siswa. 

Sebagaimana lazimnya sebuah buku teks pelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis 
kompetensi, buku ini memuat rencana pembelajaran berbasis aktivitas. Di dalamnya dirancang 
urutan pembelajaran yang dinyatakan dałam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa. Dengan 
demikian buku ini mengarahkan yang harus dilakukan siswa bersama guru dan teman-temannya untuk 
mencapai kompetensi tertentu; buku yang pemanfaatannya adalah dengan siswa mempraktikkan 
materi-materi kegiatan yang tercantum di dalamnya secara mandiri atau kelompok, bukan buku yang 
materinya dibaca, diisi, ataupun dihafal. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang 
diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dałam Kurikulum 2013, siswa diajak berani 
untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitamya. Peran guru dałam 
meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini 
sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dałam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang 
sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 

Buku ini sangat terbuka terhadap masukan dan akan terus diperbaiki dan disempumakan. Untuk 
itu, kami mengundang para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna perbaikan 
dan penyempumaan edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah- 
mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dałam rangka 
mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). 


Jakarta, Januari 2015 


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 


Tema 2: Perkembangan Teknologi 


m 


Tentang Buku Siswa 
Pembelajaran TematlkTerpadu Kelas 111 


Pembelajaran TematlkTerpadu Kelas 111 

1. Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas 
yang akan memudahkari para siswa terlibat aktif dałam 
pembelajaran. 

2. Buku siswa didesain penuh gambar dan warna untuk 
menstimulasi imajinasi dan minat siswa. 

3. Buku siswa dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi 
dan penggunaan sebagaimana dituangkan dałam Buku Guru. 

4. Kegiatan pembelajaran yang adadi buku siswa lebih merupakan 
contoh kegiatan yang dapat dipilih guru dałam melaksanakan 
pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengembangkan 
ide-ide kreatif lebih lanjut dengan memanfaatkan alternatif- 
alternatif kegiatan yang ditawarkan di dałam Buku Guru, atau 
mengembangkan ide-ide pembelajaran sendiri. 

5. Buku Kelas 111 terdiri atas empat tema. Setiap tema terdiri 
atas tiga subtema dan satu kegiatan berbasis proyek. Tiap 
subtema dan kegiatan berbasis proyek diuraikan ke dałam 
enam pembelajaran. Satu pembelajaran dialokasikan untuk 
satu hari. Penjelasan lebih rinci tentang aktivitas pembelajaran 
dituangkan pada Buku Guru. 

6. Struktur penulisan buku semaksimal mungkin diusahakan 
memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna yang 
diterjemahkan melalui subjudul berdasarkan pendekatan 
saintifik sebagai berikut: 

• Mengamati: Ayo amati, Ayo membaca, Ayo mendengarkan, 
Ayo menyimak 

• Menanya: Ayo cari tahu 

• Mencoba: Ayo lakukan, Ayo berlatih, Ayo berkreasi, Ayo 
berkarya,Ayobernyanyi,Ayo bermain peran, Ayoperagakan 

• Menalar: Ayo berdiskusi, Ayo pikirkan, Ayo renungkan, Ayo 
simpulkan, Ayo cari tahu 

• Mengomunikasikan: Ayo ceritakan, Ayo presentasikan, Ayo 
sajikan 


IV 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


7. Buku ini bersifat serba-mencakup (self contoined) agardapat 
digunakan oleh siswa secara mandiri di rumah. 

8. Buku siswa berbasis kegiatan (actMty based) sehingga 
memungkinkan bagi siswa dan guru untuk melengkapi dan 
memperjaya materi dari berbagai sumber. 

9. Di setiap akhir pembelajaran, terdapat kolom untuk orang tua 
dengan subjudul Belajar di Rumah. Kolom ini berisi aktivitas 
belajar yang dapat dilakukan siswa bersama orang tua di 
rumah. Orang tua diharapkan terlibataktif dałam proses belajar 
siswa sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya. 

10. Pada setiap akhir subtema terdapat lembar refleksi diri dengan 
ikon "Sekarang Aku Bisa". Lembar ini bertujuan membantu 
siswa dan guru mengetahui apa yang telah dicapai dan apa 
yang harus ditingkatkan. 

11. Lembar latihan merupakan bagian akhir subtema yang 
dapat digunakan untuk melatih daya pikir siswa. Guru dapat 
mengembangkan materi latihan sendiri sesuai dengan 
kebutuhan. 


Tema 2: Perkembangan Teknologi 


v 


Daftar Isf 


Kata Pengantar. III 

Tentang Buku Siswa . IV 

Daftar ls i. VI 

Subtema 1 

Perkembangan Teknologi Pangan. 1 

Subtema 2 

Perkembangan Teknologi Komunikasi. 73 

Subtema 3 

Perkembangan Teknologi Transportasi. 129 

Subtema 4 

Kegiatan Berbasis Proyek. 189 

Daftar Pustaka .209 


VI 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


Oiunduh dań BSE.yiahoni.oom 










Subtema 1: 

Perkembangan Teknologi Pangan 



Kacang kedelai, jagung, dan singkong adalah hasil 
pertanian. Daglng sapi, susu sapi, dan daging 
ayam adalah hasil peternakan. Hasil pertanian 
dan peternakan diolah menjadi bermacam-macam 
produk pangan. Pengolahan hasil pertanian dan 
peternakan menggunakan teknologi. Teknologi 
yang digunakan disebut teknologi pangan. 

Kecap, tahu, tauco, dan tempe dibuat dari kacang 
kedelai. Susu cair, susu bubuk 7 permen susu 7 dan 
keju dibuat dari susu sapi segar. Bahan makanan 
yang telah diolah dibawa ke pasar untuk dijual. 

Tahukah kalian tujuan pengolahan bahan 
makanan? 






































Ayo Membaca 


J 


S 1 1 1 mendapat surat dar! Mira, sepupunya. 

Bacalah teks surat untuk Siti dengan suara 
lantang! 



2 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 























Lembang, 2 September 2014 

Sitf yang balk, 

Bagalmana keadaan keluargamu? 

Semoga semua dałam keadaan sehat. 

Aku pun dałam keadaan sehat. 

Bagalmana hasll rapormu? 

Semoga nllal-nllalnya memuaskan semua, ya? 
Selama llburan, apa yang kamu lakukan? 

Aku mengunjungl Paman Arman dl Lembang 
selama llburan. 

Dl Lembang banyak tempat menarlk 
yang dapat dlkunjungl. Paman 
J mengajakku ke pabrlk susu, pabrlk 
tahu, dan tempat pembuatan 
manlsan. Wah... asylk loh, blsa 
| mengunjungl tempat-tempat Itu. Oh 

Iya, Paman banyak bercerlta tentang 
produk teknologl pangan. 


Teknologl pangan adalah 
teknologl yang menerapkan limu 
pengetahuan tentang bahan 
pangan. Susu bubuk, permen susu, 
dan susu kental manls adalah 
produk teknologl pangan. Makanan-makanan 
tersebut terbuat darł susu sapl. 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


3 










Ada juga makanan yang terbuat dar! 
kedelal yaltu tempe, tahu, tauco, 
dan kecap. 

Ternyata teknologl pangan pentlng 
untuk memproduksl jenls makanan baru. 
Teknologl pangan juga menjaga makanan agar 
tetap awet. Buah-buahan setelah dlpanen, 
kesegarannya hanya bertahan beberapa harl 
atau mlnggu. Buah-buahan dapat dlolah 
menjadf sari buah atau selal. Selanjutnya 
dllakukan proses pengalengan agartahan lama. 

Sebenarnya maslh banyakyang Ingln aku 
cerltakan. Tapl aku sedang terburu-buru. 

Nantl kalau aku berkunjung ke rumahmu aku 
lanjutkan lagi cerltanya. 


H 


Salam sayang dar! sepupumu 
Mira 



Cerltakanlah Isl teks surat yang telah dlbaca! 


4 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






fVyo Amat \ 


j 


Amatl gambardl bawah im! 

Kelompokkanlah berdasarkan hasfl teknologl 
pangan atau bukan! 



kangkung 


sosis 



susu bubuk 


kelapa 



minuman 

kemasan 


dagfng 

kalengan 




udang goreng 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


5 


























ta uco 


cabe merah 


kecap 

kacang panjang 


be ras 


dagfng ayam segar 


daglng sapf segar 


tempe 


mangga 


tahu 


Ikan segar 


6 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


























No 

Hasll Teknologi 
Pangan 

No 

Bukan Hasll 
Teknologi Pangan 











































Salah satu contoh hasll teknologi pangan lalnnya 
adalah tahu. Tahu terbuat dar! kedelal yang 
sudah melalul berbagal proses. Ada bermacam- 
macam bentuk tahu dljual dl pasar. Ada tahu yang 
berbentuk seglempat besardan keci'1. 


Ibu Dayu membeli' tahu dl pasar. Dayu Ing In 
membantu Ibu memasaktahu. Dayu membagl tahu 
menjadl beberapa baglan yang sama besar. 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


7 



















Satu tahu dlnyatakan dałam 


lambang pecahan blasa 
dlbaca satu per satu. 


1 

1 



Satu tahu dlpotong menjadl dua 
baglan sama besar dlnyatakan 

dałam lambang pecahan blasa — 
dlbaca dua per dua. ^ 

Satu tahu dlpotong menjadl tlga 
baglan sama besar dlnyatakan 
dałam lambang pecahan blasa J_ 
dlbaca satu per tlga. 3 



Satu tahu dlpotong menjadl empat 
baglan sama besar dlnyatakan 
dlnyatakan dałam lambang pecahan 

blasa 1 dlbaca satu per empat. 



Dayu memotong tahu menjadl 2 
baglan sama besar. 

Satu baglan yang berwarna, 
dlnyatakan dlnyatakan dałam 

lambang pecahan blasa 1. 

l 2 

Jadl 7 — adalah 1 baglan 


darł 2 baglan yang sama. 


1 dlsebut pembllang dan 2 dlsebut penyebut. 


8 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 

























Tullskanlah pecahan blasa pada gambardf bawah 
im! 


1 . 



1 yaltu 1 baglan dar! 


baglan yang sama. 



— yaltu.darł 5 baglan yang sama. 



— yaltu 1 darł.baglan yang sama. 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


























^Ayo Berlatih 


Kemarln Bem' dan Lani membaca 
tullsan tentang cara pembuatan 
tempe. 




Temyata tempe terbuat dar! 
kacang kedelal rebus yang dlberi raql. 

Kacang kedelal selanjutnya 
dlbungkus daun plsang atau 
plastik. 

Kacang kedelal tersebut dlslmpan 
selama 12-18 jam hlngga menjadl 
tempe. 


Harl InI Ben! dan Lani mencoba 
membuat tempe. 

Keesokan harlnya kacang kedelal 
sudah menjadl tempe. 

Ben! dan Lani memotong tempe 
menjadl beberapa baglan sama besar. 



Baglan berwarna hljau maslh dlbungkus daun 
plsang. 

Baglan yang putlh sudah tldak 
dlbungkus daun plsang. 



10 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 









Tulislah dałam bentuk pecahan bfasa dar! gambar 
di bawah ini! 



a. Bagian yang berwama hijau = — 

b. Bagian yang berwama putih = — 



a. Bagian yang berwama hijau = — 

b. Bagian yang berwama putih = — 



a. Bagian yang berwama hijau = — 

b. Bagian yang berwama putih = — 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


11 















Harf Mlnggu Lani dan teman-temannya berjanjl 
membuat kue. Edo, Sltl, Benl, Udln, dan Dayu 
berkumpul dl rumah Lani. Mereka akan membuat 
kue bólu. lbu Lani mengajarl mereka cara membuat 
kue bólu. 

Bahan dasar kue bólu adalah tepung, telur, dan 
mentega. Alat-alat yang dlgunakan yaltu pengocok 
telur, baskom, loyang, dan oven. Mereka membuat 
6 loyang kue bólu. Setelah kue matang, mereka 
menghlas kue. 


InI adalah kue yang telah dlhlas. 



Edo 


Sltl 


Ben! 



Ud In 


Lani 


Dayu 




12 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











Tlrukanlah salah satu motlf hlas kue! 




Kegiatan Bersama Orang Tua 


Orang tua bersama siswa membuat makanan yang hasilnya 
berbeda dari bahan dasamya. 


Siswa menuliskan proses pembuatan kue. 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


13 







yo Bertanya 



Bacalah surat Udin kepada sahabatnya Dam' yang 
juga kelas 3! 


Jakarta, 5 September 2014 

Apa kabar Dam? Kita sudah lama tldak berklrlm 
kabar. Banyakyang Ingln kucerltakan tentang 
sekolah dan teman-temanku. Dl sekolah kami 
sedang belajar tentang teknologl pangan. 

Apakah kamu sudah mempelajarlnya? 

Kami membahas susu sap! yang dapat dlolah 
menjadl berbagal bahan pangan. Salah satunya 
adalah pembuatan susu kental manls. Susu segar 
dltambah dengan gula kemudlan dlpanaskan 
hlngga menguap. 

Penguapan bertujuan untuk mengurangl kadar 
alr dałam susu. Susu dengan kadar alr rendah 
dapat dlslmpan lama dałam keadaan balk. Hasll 
olahan susu sapl banyak dlsukal anak-anak. Es 
krlm dan permen susu juga hasll olahan susu 
sapl. 


14 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





Edo temcmku sangat menyukal susu kental 
manis. Rasa susu yang manis membuat Edo 
menyukalnya. Temanku yang laln, Dayu sangat 
menyukal es krlm. Ben! menyukal permen susu 
Siti lebih suka susu bubuk karena rasanya leblh 
gurlh. 

Dani, apa yang kamu sukal? 

Aku tunggu jawabanmu dl surat berlkutnya, ya. 

Temanmu 
Ud In 


\ 








M 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


15 










Buatlah pertanyaan berdasarkan jawa ban yang 
tersedfa! 

1 . 

. ? 

Tanggal 5 September 2014. 


. ? 

Tentang susu sap! yang dapat dlolah menjadl 
berbagal bahan pangan. 


. 7 

Penguapan bertujuan untuk mengurangf kadar 
a Ir susu. 


4. 


Edo 


? 


5. 

. 7 

Karena rasanya leblh gurlh. 


16 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 













Tullslah daftar makanan hasll teknologl pangan 
yang ada pada teks surat Ud In kepada Dam! 


No 

Daftar Makanan 










Nah, makanan hasll teknologl pangan apa yang 
pallng kamu sukal? 


Setlap orang mermilki makanan yang pallng 
dlsukalnya karena berbagal alasan. 

Kesukaan setlap orang kadang-kadang berbeda. 

Bagalmana slkapmu kepada teman yang mermilki 
kesukaan berbeda? 


Memahami perbedaan kebiasaan 
atau kesukaan individu di rumah, 
dapat mengembangkan sikap 
tenggang rasa yang terkandung 
dałam Siła Kedua Pancasila yaitu 
Kemanusiaan yang Ad ił dan 
Beradab 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


17 










Yuk, lengkapl diagram berfkut im' dengan macam- 
macam makanan kesukaan keluargamu! 

Jlka tldak ada kakak dan adlk, kamu blsa 
menggantl dengan anggota keluarga yang lam! 

lbu Ayah 



Dl dałam keluarga pun keblasaan setlap anggota 
keluarga berbeda. Ben! suka mlnum teh manls dl 
pagl harl. 

Hamplrsetlap harl Lani makan dengan tempe. 
Dałam menu makanan Dayu selalu ada kecap. 


18 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






























Tullslah keblasaan anggota keluargamu pada 
tempat tersedla! 




Ayo Presentasikan 


Presentaslkanlah keberagaman makanan kesukaan 
dan keblasaan anggota keluarga dl depan teman- 
temanmu! 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


19 






































Harf Mlnggu, lbu Bem' memasak makanan 
kesukaan Bem', yaltu orak arlk tempe. 

Ternyata, kecap yang dlbutuhkan lbu Bem' sudah 
habls. lbu mermnta Bem' membeli' kecap dl warung, 
tldak jauh dar! rumah. Bem' senang membantu lbu. 

Bem' pun pergi ke warung untuk membell kecap. 
Menurutmu, apakah ada ketidaksesualan antara 
teks dengan gambar? 


Diskusikanlah dengan temanmu! 



20 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



































Ayo Lakukan 


Untuk menjaga kesehatan kita perlu makanan 
berglzl dan olahraga teratur. 

Dałam berolahraga perlu menggunakan pakalan 
dan perlengkapan yang sesual. 

Jlka Ben! akan melakukan keglatan olahraga 
Senam Kesegaran Jasmanl, perlengkapan apa yang 
harus la pakal? 



Tariklah garis sesuai dengan perlengkapan yang 

rlihi iti ihknn I 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


21 






















Tubuh kita memerlukan makanan berglzl agar 
badan tetap sehat. 

Makanan berglzl mengandung zat-zat yang 
dlperlukan oleh tubuh. 

Selaln makanan berglzl, olahraga yang teratur 
menjaga tubuh tetap sehat. 

Edo dan teman-temannya akan melakukan 
keglatan olahraga. 

Mereka sudah slap dengan pakalan olahraga 
masmg-masmg. 

Pakalan olahraga memberlkan kenyamanan saat 
berolahraga, juga memberlkan keleluasaan saat 
melakukan gerakan olahraga. 

Keglatan olahraga dlmulal dengan gerakan 
pemanasan. 

Setelah melakukan 
pemanasan, 
mereka akan 
belajar melompat. 

Pak Tagor, guru 
olahraga mereka 
mencontohkan 
slkap melompat. 



22 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











Hal-hal yang perlu dnngat saat melakukan 
lompatan yaltu: 

1. Ujung kakl yang terakhlr menmggalkan tanah 

2. Lompatan ke atas dengan tubuh lurus 

3. Ayunkan tangan dan lenturkan lutut 

4. Tangan d\ depan saat mendarat 


Kegiatan Bersama Orang Tua 


Orang tua membantu siswa dałam mencari informasi 
kesukaan atau kebiasaan keluarga besarlainnya (Nenek/ 
Kakek/Paman/Bibi). 

Siswa membuat laporan secara tertulis. 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


23 











Ayo Membaca 


Baca la h teks berikut mi. 

Edo bersama keluarganya baru pulang dar! 
Palembang. Selama beberapa harl Edo tldak 
bermaln bersama teman-temannya. Lam', Dayu, 
Udm, Bem', dan Sit I mendapat kabar kalau Edo 
sedang saklt. Harl ml mereka akan menengok Edo 
dl rumahnya. Mereka mamplr ke warung untuk 
membeli' makanan kesukaan Edo. 


"Bagalmana keadaanmu Edo," Tanya Udin. 
"Demamku sudah turun ,ten'ma kaslh teman- 
teman sudah menengok," Kata Edo. "lnl oleh-oleh 
buatmu ya, ada susu dan pisang kesukaanmu," 
kata Dayu. "Kok, aku jad! merepotkan kallan, terlma 
kaslh " Kata Edo terslpu malu. 



24 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 
















"Tldak, kok. Kami Ing In kamu cepat sembuh dan 
bermaln bersama lagi," Kata Bem'. "Anak-anak, ml 
kue khas Palembang, ayo dlcoba," Kata Ibu Edo. 


lbu Edo masuk ke kamardengan membawa 
minuman dan seplring kue. "Terlma kaslh, Bu." 
Jawab anak-anak serentak. "Mmh enak, kue apa 
Inl, Do?" Jawab Bem'. "Im namanya Juada 8 jam, kue 
khas Palembang," jawab Edo. "Kenapa namanya 
Juada 8 jam?" Tanya Bem'. 

"Menurut penjualnya 
karena kue Inl dlkukus 
selama waktu 8 jam," 
jawab Edo. "Alat pengukus 
kuenya berupa loyang dan 
dandang," tambah Edo. 





y 


t A 



"lbuku punya resepnya dl buku resep makanan/' 
kata Edo. "Bolehkah aku mellhatnya?" Tanya Lani. 
"lbuku punya banyak buku resep makanan," Lanjut 
Edo. "Wah... gambar kuenya bagus-bagus," Kata 
Lam' setelah membuka buku resepnya. 

"Llhat cantik sekall hlasan kuenya! " Kata Dayu. 
"Senang sekall jika aku blsa membuat hlasan kue 
sepertl Inl, " Kata Sltl. 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


25 





"Teman-teman sudah waktunya pulang," kata Bem'. 

"lya, Edo masih harus Istirahat," kata Udln. 

"Kami parmt pulang, semoga cepat sembuh Edo" 
kata teman-teman lalnnya. 

"Terima kaslh teman-teman/'jawab Edo. 


Ayo La kukań 


Selain rasanya yang enak, makanan juga harus 
dlsajikan dengan menarik. 

Dayu, Lam/ dan Bem' i'ngi'n membuat hlasan pada 
gambar kue. 

Kue dapat dlhlas dengan menggunakan peralatan 
khusus. 



26 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 








Alat-alat tersebut berupa cetakan kue dan spult 
kue. 

Cetakan kue Spult kue 



Yuk, bantu mereka memberi hiosan kue dan 
mewarnamya! 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


27 



Ayo Berlatih 


Dl rumah Edo, lbu Edo menyajlkan "Juada 8 jam". 
Juada dałam bahasa Palembang adalah kue. 
Apakah kue dałam bahasa daerahmu? 



lbu memotong Juada 8 jam menjadl 18 potong yang 
sama besar. 

Lani makan 3 potong Juada 8 jam. 

Kita dapat menullskan banyaknya Juada 8 jam yang 
dlmakan Lani dałam bentuk lambang bllangan 
pecahan blasa. 



28 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 













Pasangkan gambardengan pecahan bśasa yang 
bersesuaian dengan memberi tanda panah! 




Sekarang kita akan mewa ma I gambar berdasarkan 
lambang bllangan pecahan blasa. 

Yuk, mewamal bentuk berdasarkan lambang 
bllangan pecahan yang di keta hu i! 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


29 

































3. 



4. 




30 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



















































Setelah menjenguk Edo, Sit! dan teman-temannya 
kemball ke rumah. Dl rumah, Sltl mendapatl surat 
yang baru datang dlantar petugas pos. 


Bacalah Isl surat yang dlperoleh Sftf! 

Berflah garis bawah untuk kata-kata yang 
berhubungan dengan teknologl pangan! 


Clrebon, 22 September 2014 

Sltl yang balk, 

Aku sudah membaca suratmu. Ternyata 
llburanmu juga menyenangkan,ya. Oh ya, aku 
akan mencerltakan pengalaman llburanku 
lalnnya. Selaln mengunjungl pabrlk susu, aku 
juga ke pabrlk permen susu . 

Selama kunjungan, Paman banyak memberlkan 
penjelasan. Ternyata proses yang pallng pentlng 
setelah produksl adalah pengemasan. Setelah 
melalul proses pemanasan, susu calrdlslmpan 
dałam kardus.Baglan dalamnya dllaplsl kertas 
alumunlum dan dlbuat kedap udara. 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


31 






Hal pentlng lalnnya tentang pengemasan 
adalah harus menaiik. Bentuk kemasan dlbuat 
menarlk agar pembell menyukafnya. Ada hasi'1 
pangan yang bafk mutunya dan berglzl namun 
kurang dlsukal konsumen. Hal Im' dlsebabkan 
kemasannya yang tldak menarlk. 

Llburan kall InI sangat menarlk, Sltl. Namun 
karena tldak bersamamu, jadł kurang seru. 
Kapan kamu akan mengunjunglku? 

Salam sayang, 

Mira sepu pum u 



Carl artl kata-kata yang digarisbawahl yang ada 
pada teks surat! 



Konsumen yaitu orang 
yang menggunakan barang 
(bahan makanan, pakaian, 
dsb). kbbi.web. 


32 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 







Kallan boleh mellhat kamus bahasa lndonesla atau 
mencarl dl Kamus Besar Bahasa lndonesla online. 


Buatlah kalfmat dengan kata yang dlgarlsbawahl! 

r \ 




j 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


33 













Ayo La kukań 



w 


Dałam surat Siti terdapat kał i mat" Bentuk 
kemasan dśbuat menarfk agar pembel \ 
menyukamya." 

Gambarkanlah sebuah kemasan makanan yang 
dapat menarik pembeli! 



Kegi'atan Bersama Orang Tua 


Orang tua dan siswa bekerja sama membuat kue tradisional 
setempat dengan hiasan dekoratif. Siswa membuat laporan 
langkah-langkah pembuatannya. 


34 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 










Paman Sit I bekerja dl laboratorium pengolahan 
susu. la seorang penelltl. Sltl mengaguml 
pamannya jlka sedang menggunakan jas 
laboratorlumnya. Sltl berkhayal dapat memakal jas 
laboratorium sepertl pamannya. 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


35 














Setlap profesl mempunyal perlengkapan yang 
dlpakal saat sedang bekerja. 

Profesl yaltu bldang pekerjaan 
yang memlllkl pendldlkan keahllan 
(keterampllan, kejuruan, dan sebagalnya) tertentu 

Sumber: http://kbbi.web.id 


Tu lisia h profesl yang dlmaksud berdasarkan 
paka lan dan perlengkapan yang dlgunakannya! 



36 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 









Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 37 













Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
bersa ma temanmu! 

1. Apakah manfaat celemekyang dlgunakan koki? 


r 


V 

J 


2. Mengapa pakalan tentara bermotlf loreng? 

r a 


j 


Ayo La kukań 


Pakalan dan perlengkapan yang dlgunakan setlap 
profesl atau keglatań berbeda-beda. Hal InI 
bergantung darł jenls profesl atau keg latań yang 
akan dllakukan. 

Pakalan dan perlengkapan seorang pramusajl 
tldak sama dengan seorang koki. Pakalan dan 
perlengkapan yang dlgunakan untuk keamanan, 
kenyamanan, dan kelndahan. 



38 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 












Pakalan yang tepat membuat nyaman saat 
dlgunakan untuk beraktlvltas. Dałam berolahraga 
kita banyak melakukan gerak. Olahraga adalah 
salah satu keglatan yang memerlukan pakalan 
yang nyaman. Karenanya pakalan olahraga banyak 
terbuat darł kaos yang lentur dan lembut. 


Rasakanlah kelenturan dan kelembutan pakalanmu 
ketlka berolahraga. Apakah pakalan olahraga 
membuatmu nyaman? Gunakan pakalan dan 
perlengkapan yang sesual! 


Pertama kita lakukan gerakan pemanasan berlarl 
kellllng lapangan. Semua slswa berlarl sebanyak 
3 kall putaran. Setelah pemanasan, marllah kita 
mantapkan gerakan senam! 



Kedua tangan dl plnggang, gerakkan badan ke 
kanan dan ke klrl. 

Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 39 










Kedua tangan dlgerakkan ke samplng kanan, 
depan, dan kiri. Jarl telunjuk tangan kanan dlputar 
searah ja rum jam. 



Tangan kanan ke atas dan kakl kanan ke samplng 
kanan. Kedua tangan dl depan dada dan 
dlgerakkan melluk ke depan ke belakang. Tangan 
kanan dan kakl kanan dlgerakkan ke belakang. 
Selanjutnya tangan klrl dan kakl klrl dlgerakkan ke 
belakang. 


40 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





Bergerak ke kiri satu langkah, bergerak ke kanan 
satu langkah. Kedua tangan dltempelkan dl depan 
tubuh. Bergerak melluk ke bawah dan ke atas. 



Jarl telunjuk dlputar ke depan. Tangan 
dlrentangkan, kakl dlangkat bergantlan klri dan 
kanan. Tangan dlangkat, tubuh menghadap klrl dan 
kanan. 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


41 




Jarl telunjuk dlputar ke depan. Tangan 
dlrentangkan dan bergerak satu langkah ke kiri. 

Jarl telunjuk dlputar ke depan. 

Tangan dlrentangkan dan bergeraksatu langkah ke 
kanan. 



Tangan dlrentangkan ke atas. Bergeraksatu 
langkah ke kanan dan satu langkah ke klrl. Jarl 
telunjuk dan jempol dltempelkan lalu dlputar ke ke 
depan. 


42 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 










Slswa kelas 3 sedang belajar tentang teknologl 
pangan. lbu guru mengajak slswa kelas 3 
berkunjung ke pabrlk es krlrn. Mereka mengamatl 
ukuran pabrlk es krlrn yang sangat besar. 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 































Udln fngln mencerltakan pengalamannya kepada 
sepupunya. 

Udln Ingfn menulls surat. 

Maslh Ingatkah kamu baglan-baglan surat? 
(Llhatlah teks surat pada pembelajaran 3) 

Baglan-baglan surat surat prlbadl: 


1.surat. 

2. lsl surat. 

3.surat. 


Buatlah sebuah surat tanggapan prlbadl tentang 
perkembangan teknologl produksl berdasarkan 
gambar kunjungan ke pabrlk es krlm! 



44 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 












Bacalah teks dialog di berikut ini! 

Diskusikan karakter tokoh-tokoh yang ada pada 
teks. 


Ud In : "Bu, tadl pagi aku berkunjung ke pabrlk 

es krim. Sambil mellhat-llhat pabrlk, 
kami melihat cara pembuatan dan 
menddpi es krim." 

Mutlara : "Kok, kakak tldak dlbawakan es knmnya? 
ltu kan makanan kesukaan kakak." 


Ud In : "Kalau aku bawa es krim darł pabrlk, 

nantl meleleh, kak. Aku tabu kok, kakak 
suka sękaII es krim. Tadl aku membell es 
krim dl warung dekat rumah paka! uang 
jajanku. InI es knmnya, Kak!" 

Mutlara : "Terlma kaslh ya, Udln.""Kamu memang 
adlkku yang baaaaaallllllllllk!" 

lbu : "Jangan lupa berdoa sebelum 

makan, Mutlara. Dengan begltu 
kamu mensyukurl makanan yang 
dlanugerahkan oleh Tu han." 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


45 






Tarlklah garis dar! gambar tokoh ke slfat yang 
sesuai dengan dialog! 


Tokoh 



lbu 


2 . 




Ud In 


Mut lara 


3 . 


slfat yang d!m!l!k!nya 


panda! berterima kaslh 


panda! bersyukur 


dermawan 


46 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 







Perankanlah teks dialog yang telah kamu 
diskusikan! 


Dengan memahami keberagaman 
sifat individu di rumah kita 
dapat mengembangkan sikap 
tenggang rasa yang terkandung 
dałam Siła Kedua Pancasila yaitu 
Kemanusiaan yang Ad 1 1 dan 
Beradab 




Kegiatan Bersama Orang Tua 


Orang tua membantu siswa dałam mengenali sifat-sifat 
anggota keluarga. 

Siswa menuliskannya dałam bentuk karangan. 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


47 










Dayu sedang berllbur ke rumah Bib! Putu dan 
Paman Parto. Mereka tlnggal dl Yogyakarta. Blbl 
Putu dan Paman Parto adalah pengusaha tempe. 
Dayu mencerltakan pengalamannya kepada Sltl 
melalul surat. 



Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




























Baca la h teks su rat dl bawah mi! 


Yogyakarta, 10 Juli 2014 

Sahabatku Sit I yang balk hatl. Bagalmana 
kabarmu selama llburan? Sekarang aku sedang 
berada dl rumah Blbl Putu dl Yogyakarta. Aku 
senang berada dl sini, Paman dan Blbl ramah 
dan balk. 

Blbl mengajarlku cara membuat tempe. Setlap 
harl mereka membuat tempe dlbantu oleh 
beberapa pegawal. Paman akan menjual tempe 
ke pasar-pasar atau warung sayur. Ternyata cara 
membuat tempe mudah. 

Aku akan centa bagalmana cara membuatnya, 
ya. Kita membutuhkan beberapa bahan,yaltu: 
kacang kedelal, ragi tempe, dan daun plsang 
atau plastik. 

Pertama kacang kedel al 
dlcucl hlngga berslh. 

Kacang kedel al yang 
sudah berslh dlrendam 
selama 12-18 jam. 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


49 



Kacang kedelal dlcucl kembalf hlngga kulltnya 
terlepas. Selanjutnya kacang kedelal dlkukus 
atau dlrebus hlngga empuk. Kacang kedelal 
yang sudah empuk dlangkat dan dltlrlskan. Jlka 
kacang kedelal sudah hangat maka taburllah 
dengan ragi tempe. 

Ragi tempe berguna untuk proses perubahan 
darł kacang kedelal menjadl tempe. Kacang 
kedelal yang sudah dltaburl ragi dlbungkus 
dengan daun plsang atau plastik. Kita tunggu 
selama satu atau dua harl sebelum kacang 
kedelal menjadl tempe. 

Mudah, kan cara membuat tempe? Tuhan 
menclptakan kedelal yang banyak manfaatnya 
untuk kita. Menurut Blbl, tempe adalah salah 
satu hasll teknologl pangan. Teknologl pangan 
yaltu pengetahuan tentang bahan makanan 
yang dlgunakan untuk proses pembuatan 
makanan. 


Sudah dulu, ya centa llburanku. Aku 
akan mencerltakan pengalaman 
llburanku dl su rat yang la In. Semoga 
llburanmu juga menyenangkan Sltl. 

Sahabatmu 

Dayu 



50 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




yo Centakan 


Setelah membaca dan memaharm teks, 
centa kan la h isi teks su rat di depan teman- 
temanmu! 



Sekarang kamu sudah tahu proses pembuatan 
tempe. Edo juga mgm tahu proses pembuatan 
tempe. 

Bantulah Edo dengan menullskan proses yang 
hllang dałam pembuatan tempe, di tempat yang 
tersedia! 



kacang kedelai dlcuci 



kacang kedelai 
dlrendam selama 
12-18 jam 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


51 













kacang kedelal dlcucl kacang kedelal yang 

kemball hlngga dlkukus/dlrebls 

kulltnya lepas 



kacang kedelal 
yang dltlrlskan 




kacang kedelal dltaburl 
ragi dan dlbungkus 
daun plsang 


Kacang kedelal dlbungkus 
dan dlblarkan 2 harl sampal 
menjadl tempe 



Ben! berhasll membuat 
tempe. la Ing In memotongnya 
menjadl beberapa baglan 
yang sama besar. Ben! 
membandlngkan hasll tempe 
potongannya yang la anggap 
sebagalpecahan. 



52 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



















Yuk, bantu Bern' menulfskan lambang bllangan 
bfasa, membandmgkan, dan mengurutkan 
pecahan bfasa df bawah fnf! 


1. Amatf gambar berfkut! 



a. Daerah yang berwarna pada gambar A 
menyatakan pecahan — 

b. Daerah yang berwarna pada gambar B 

menyatakan pecahan — 

Bandmgkan mana yang lebfh besar! 

c. Manakah pecahan yang lebfh besar?. 

d. Manakah pecahan yang lebfh kecfl?. 

e. Tulfslah urutan pecahan darf yang terkecfl 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


53 

















2. Amati' gambar berlkut! 



a. Daerah yang berwarna pada gambar A 
menyatakan pecahan — 

b. Daerah yang berwarna pada gambar B 
menyatakan pecahan — 


Bandlngkan mana yang leblh besar! 

c. Manakah pecahan yang leblh besar?. 

d. Manakah pecahan yang leblh kecll?. 

e. Tullslah urutan pecahan darł yang terkecll 


54 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 

















3. Amati' gambar berlkut! 



a. Daerah yang berwama pada gambar A 
menyatakan pecahan — 

b. Daerah yang berwama pada gambar B 
menyatakan pecahan — 


Bandmgkan mana yang leblh besar! 

c. Manakah pecahan yang leblh besar?. 

d. Manakah pecahan yang leblh kecll?. 

e. Tullslah urutan pecahan darł yang terkecll 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


55 








Dl sekolah Edo memlllkl banyak teman. Selaln lima 
sahabat yang la mlllkl, Edo juga punya banyak 
teman lalnnya. la mengetahul kesukaan atau 
keblasaan teman-temannya dl sekolah. 

Apakah kamu mengetahul kesukaan atau 
keblasaan temanmu dl sekolah? 


Yuk, kita carl tahu! 

Caranya dapat kita capa! dengan melakukan survel. 


56 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 









Berfkut contoh pertanyaan survel. 


Nama :. 

Apakah makanan yang kamu sukaf? 


Mengapa kamu menyukai makanan tersebut? 


Bagalmana caramu mendapatkan makanan 
tersebut? 


Lakukanlah survef pada 10 orang temanmu dan 
sampaikanlah data yang kamu peroleh dan survei' 
di depan kelas! 


Kegiatan Bersama Orang Tua 

Orang tua membantu siswa dałam melakukan survei 
kebiasaan di keluarga. Siswa membuat pertanyaan- 
pertanyaan untuk survei dan membuat laporan data-data 
survei. 

Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 57 









Udin sedang berada dl Lembang. 
la menglnm surat kepada Edo. 

Kita baca surat Udm, Yuk! 


Lembang, 10 Juli 2014 

Edo yang balk, 

Apa kabar? 

Sekarang aku berada dl Lembang, Bandung. 

Aku dan keluarga sedang berllbur. 

Kemarm kami mengunjungl petemakan sapl 
dan pabrlk susu. 

Aku mellhat hal-hal baru. 

Susu calrdapat dlolah menjadl bermacam- 
macam makanan dan mlnuman. 

Aku tabu kamu past! penasaran. 

Aku menglrlmkan foto-fotoku selama dl 
Lembang. 

Sahabatmu 
Ud In 

58 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



ue> 


Amati foto-foto yang dikmm Udm, yuk! 



Jawablah pertanyaan dl bawah im berdasarkan 

hasfl dlskusl bersa ma temanmu! 

1. Dfbawa ke mana susu sap! yang baru dlperah? 

2. Apakah gunanya pabrlk susu? 

3. Apakah yang dllakukan setelah susu selesal 
dfolah dl pabrlk? 

4. Selaln menghasllkan susu calr, tullslah 4 
makanan atau mlnuman yang terbuat darł 
olahan susu! 

Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 59 


















































Udm sangat menyukal pengalaman barunya 
tersebut. 

Udm mgm menceritakan pada semua sahabatnya. 

Udm bernlat membuat surat untuk semua 
sahabatnya. 

Bantu Udm menulis surat, yuk! 

Suratnya boleh dltujukan kepada salah satu teman 
Udm. 


60 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


































Udln sudah menulis surat untuk Edo. 

Kamu boleh memilih menulis surat untuk Bern', Siti, 
Lani, atau Dayu. 

Gunakan satu kata baru yaltu kata distribusi. 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


61 

















Ayo La kukań 


Dl kantln sekolah dljual berbagal makanan. Dl 
antaranya makanan-makanan yang merupakan 
hasll teknologl pangan. Permen, coklat, atau 
makanan rlngan lalnnya. 

Saat Istlrahat, banyak slswa jajan dl kantln sekolah. 
Setelah Istlrahat tldak terllhat sampah berserakan 
dl tanah. Semua slswa membuang sampah dl 
tempat sampah. 

Ada juga teman Udln yang berslfat dermawan. 
Setlap harl membawa bekał makanan dan berbagl 
dengan temannya. Bagalmana dengan slfat 
teman-teman dl sekolahmu? 




Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











Buatlah kelompok dengan anggota 3 orang! 
Gambarkanlah sifat baik 2 orang teman dałam 
kelompokmu ! 




63 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 



Paman Edo menghadlahl Edo banyak coklat. 

Edo membawa 5 batang coklat ke sekolah. 

la Ingln berbagl dengan teman-temannya. 

1. Batang coklat pertama, la berlkan pada 
4 temannya. 


Maslng-maslng mendapat baglan sebagal 
berfkut: 



Urutkanlah pecahan blasa dl atas darł yang 
pallng besar ke yang pallng kecll 


64 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 
















2. Batang coklat kedua dan ketlga, Edo berikan 
pada 4 teman lalnnya. Maslng-masing mendapat 
baglan sebagal berfkut: 

6 4 3 7 

20 20 20 20 

Urutkanlah pecahan blasa dl atas darł yang 
pallng besar ke yang pallng kecll 



3. Batang coklat keempat, Edo berikan pada 
3 teman lalnnya. Maslng-masing mendapat 
baglan sebagal berlkut: 

3 5 2 

10 10 10 

Urutkanlah pecahan blasa dl atas darł yang 
pallng kecll ke yang pallng besar 



WarnaNah gambardl bawah ml untuk 
menyatakan 3 pecahan blasa tersebut dengan 
urutan pallng kecll ke yang pallng besar. 



Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


65 












































4. Batang coklat kelima, Edo berikan pada 2 teman 
lalnnya sehlngga mengikutl pecahan berlkut: 



Urutkanlah pecahan biasa di atas dar! yang 
paling kecll keyang paling besar 


Warnailah gam bar di bawah fnf untuk 
menyatakan 2 pecahan biasa tersebut dengan 
urutan paling besar ke yang paling kedl. 




Kegiatan Bersama Orang Tua 


Orang tua membimbmg siswa dałam menuliskan kebiasaan 3 
orang yang ada di lingkungan rumah (keluarga inti/keluarga 
besar/tetangga). 


66 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




























Berflah tanda centang (V) pada kotak dengan 
bantuan gurumu! 


1. Mengelompokkan hasi'1 teknologl 
pangan dan yang bukan pangan. 

2. Mencerltakan Isl teks surat secara 
llsan. 



3. Menyebutkan lambang bllangan 

pecahan blasa berdasarkan gambar. 



Menullskan lambang bllangan pecahan 
blasa. 


Menlrukan motlf hlas dekoratlf. 


6. Menyusun pertanyaan berdasarkan Isl 
teks surat. 



7. 


Mempresentaslkan beragam makanan 
kesukaan anggota keluarga. 


8. Mencocokkan aktlvltas flslk dengan 
pakalan dan perlengkapan yang 
dlgunakan dałam beraktlvltas. 



67 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


















9. Memakai' pakalan dan perlengkapan 
yang sesual untuk jenls aktlvltas flslk 
yang d i ikuti. 

10. Membuat motlf hlas dekoratlf sendlii. 

11. Mewamai gambarsesual lambang 
bllangan pecahan blasa. 

12. Mempraktfkkan senam. 

13. Menyusun surat tanggapan prlbadl 
tentang teknologl pangan. 

14. Menyebutkan keberagaman slfat 
lndlvi'du dl rumah. 


O 

O 

O 

o 

o 

o 


15. Memeragakan peran berdasarkan teks 
dialog. 


16. Mengurutkan pecahan blasa darł 
terkecll ke terbesar atau seballknya. 


17. Mempresentaslkan beragam kesukaan 
teman dl sekolah. 

18. Menggambarkan keberagaman slfat 
lndlvldu dl sekolah. 


O 

O 


68 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 
























Leinbar 

PeriLbihirJ 


1. Tulislah 10 produk yang merupakan hasi'1 dar! 
teknologi pangan ! 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 


2. Apakah manfaat dar! teknologl pangan ? 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


69 



















3. Gambar manakah yang menunjukkan J_ ? 

4 



4. Llngkarllah pecahan blasa dl bawah Inl yang 
leblh besar! 

7 3 6 

a. 12 12 12 

2, 1 _ 5L 

b. 8 8 8 


5. Arslrlah baglan darł gambar dl bawah Inl untuk 
menunjukkan pecahan yang sesual. 


a. 

b. 

c. 



70 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






































6. Apakah gambardl bawah im' menunjukkan 
pecahan biasa? 

OCjO 




• 0 © 

V_I_ ) 

Mengapa ? 


7. Apakah kebiasaan/kesukaan kakak/adikmu? 


8. Apakah perlengkapan yang digunakan oleh 
seorang pemain sepak bola? 


Tema 2 Subtema 1: Perkembangan Teknologi Pangan 


71 


















9. Sebutkan 3 pekerjaan yang berhubungan dengan 
produksl teknologl pangan! 


10. Mengapa pekerjaan seseorang menentukkan 
pakalan atau perlengkapan-perlengkapan yang 
dlpakafnya? 


72 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 








m 


Subtema 2: 

Perkembangan Teknologf Komumkasi 



Manusla tldak blsa hldup sendlri. Manusla 
saling membutuhkan satu dengan yang lalnnya. 
Mereka berhubungan atau berkomumkasl untuk 
saling menyampalkan pesan kebutuhan masfng- 
maslng. Dahulu, alat-alat yang dlgunakan dałam 
berkomumkasl sangat sederhana. Sekarang, alat- 
alat komumkasi semakln cangglh. 


Alat apa yang kamu gunakan untuk berkomumkasl? 




Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komumkasi 


73 























Ayo Membaca 


Bem' senang sekall harf Im. 

la mendapat surat dar! ayah. 

Ayah Bem' sedang bertugas dl luar kota selama 
sebulan. 

Bem' senang membaca surat dar! ayah. 

Blasanya ayah banyak bercerlta dl dałam suratnya. 

Yuk, kita baca surat dari ayah Bem'. 


74 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 












Aceh, 2 September 2014 


Bem' sayang bagalmana kabarmu dan Ibu? 

Ayah harap kallan semua sehat selalu. 

Di sini pun ayah dałam keadaan sehat. 

Dengan surat ml, ayah Ing In menjawab 
pertanyaanmu dl surat sebelumnya. 

Ayah akan mencerltakan sejarah komunIkasl. 
Pada zaman dahulu, ada bermacam-macam 
cara berhubungan untuk menyampalkan pesan 
dar! jauh. Suku Indian menggunakan asap 
untuk memberlkan tanda tertentu. Dl lndonesla, 
nenek moyang kita menggunakan kentonaan 
atau bedua . Kentongan dlpukul untuk memberl 
tanda adanya bahaya. InI dllakukan karena jarak 
antara satu rumah dan rumah lalnnya cukup 
jauh. 

Ada bermacam-macam alat komun Ikasl sepertl 
surat, telegram, dan telepon . Internet dan 
telepon aenaaam banyak dlgunakan untuk 
berkomunIkasl pada masa kinI. Kita juga dapat 
menulls surat elektronik. Surat elektronik dlkenal 
dengan nama su rei sina katan darł surat- 
elektronlk. Surat elektronik dlklrlm melalul poseł, 
yaltu slngkatan darł pos elektronik. 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


75 











Saat im, orang-orang leblh suka berklrim surat 
menggunakan poseł. Selaln poseł atau email, 
ada juga SMS (short message service ) untuk 
berklrim pesan. Fasllltas SMS ada pada telepon 
genggam . Keunggulan penggunaan poseł atau 
sms adalah pesan dapat dlterlma langsung. 

Hal InI membuat komunlkasl leblh cepat. 

łtulah yang dapat ayah cerltakan kepadamu. 
Semoga surat ayah dapat menambah 
pengetahuan Bem juga dapat mengobatl rlndu 
ayah pada Bem. 

Salam kangen 
Ayah 


Tullslah 3 alat komunlkasl tradlslonal! 


Tulfslah 3 alat komunlkasl masa klnl! 


76 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






Menulfs 


Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang 
digansbawahi. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 
9. 
10 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


77 












' \ ' 

& 


iyo Cerltakan 


Dayu sedang mencerltakan pengalamannya 
menglrim atau menerlma surat. 

Apakah kamu memlllkl pengalaman yang sama 
dengan Dayu? 

Cerltakanlah kepada teman pengalaman 
pertamamu mengmm atau menerlma surat! 

(Surat dapat dlganti dengan SMS/emafl) 



Sepulang sekolah Udln beristlrahat. 

Setelah cukup beristlrahat Udln mengerjakan PR 
matematlka. 


Tapl, ternyata buku matematlka Udln tertlnggal d 
sekolah. 


78 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



















Udln menglrirm SMS kepada S11 1 agar memlndal 
soal PR. Lalu menglrimkannya kepada Udln lewat 
poseł. Mereka belajar pecahan deslmal. lnllah 
poseł bensl soal-soal PR yang harus dfkerjakan 
Udln. 

Dapatkah kamu membantu menyelesalkan PR 
Udln? 








4 


0,4 



10 





Pecahan 


Pecahan 



blasa 


deslmal 






4 

dibaca empat persepuluh 
0,4 dibaca nol koma empat 




Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


79 































2 . 





50 

jogdlbaca lima puluh perseratus 
0,5 dibaca nol koma lima 

80 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 

















































4. 





LengkapMah titfk-tftik berikut dan tariklah garis 
pada jawa ban yang sesuai! 


1. 

2 . 

3. 


5 _ 

10 


100 


= 0,75 


i - °' 8 


4. — = 0,9 
15 


5. 


100 


nol koma sembilan 

nol koma tiga 

nol koma limabelas 

nol koma delapan 

nol koma tujuh puluh lima 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


81 

























































Selesal mengerjakan PR, Ud In bersantal dengan 
berselancar dl Internet. Secara tldak sengaja, dla 
menemukan gambar-gambar pola dekoratlf Toraja. 

Udln pun meneruskan gambar-gambar pola 
dekoratlf Toraja Itu pada Dayu. Dayu sangat tertarlk 
dengan pola dekoratlf darł Toraja. 


Yuk, kita amati bersama gambar-gambar pola 
dekoratlf Toraja! 


Motlf Paąsulan 
sangbua 


■m 


8 JmLJi'<»/■£? '.ff 1 

,Ą ffli 

1 i • | • r * ' /, n . I 


Motlf Paąkollong 
buqkuq 



Paqpolloq 

songkang 


Paqtangko 

pattung 




82 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




























Canlah pola dekoratlf yang pal mg kamu su kar dar! 
Internet. 

Llhat contoh dan gambarlah! 

(Jlka dl sekolahmu belum terdapat Internet, dapat 
mellhat contoh pada halaman sebelumnya.) 

Kreatlvltas: Kamu dapat juga membuat pola 
dekoratlf sesual kelnglnanmu sebagal tambahan 
tugas Inl. 




Keglatań Bersama Orang Tua 


Orang tua membantu siswa mencari informasi tentang alat 
komunikasi tradisional yang pernah digunakan di daerah 
lokal. 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


83 




Ayo Membaca 


Edo memlllkl sahabat pena dar! Aceh. 

Edo dan sahabatnya bertukar kabar lewat surat. 


Jakarta, 4 September 2014 

Umar sahabatku, 

Apa kabar? 

Buku apa yang sedang kamu baca sekarang? 

Aku sedang membaca buku tentang sejarah 
surat. Ternyata pada masa kerajaan-kerajaan dl 
Indonesla, para raja menulls pesan atau surat 
pada kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, 
atau kulit blnatang. 

Keglatan surat-menyurat mula! menggunakan 
kertas saat bangsa Eropa masuk ke wilayah 
Indonesla. Mereka juga mendlrlkan kantor pos 
untuk penglrlman surat. Selaln surat, kantor pos 
memperkenalkan telegram. 


84 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




Telegram adalah fasllltas untuk menyampafkan 
Informasl jarak jauh dengan cepat. Pada 
tahun 1809 dlbangun jalan dar! Anyer sampai 
Panarukan. Keglatań pos dar! Jawa Barat ke 
Jawa TImur semakln lancar. Penglrlman surat 
dar! Jawa Barat ke Jawa TImur menjadl leblh 
s Ing kat yaltu darł 40 harl menjadl 6 harl. 

Umar, sampai dl sini dulu suratku. Temanku 
sudah ada yang datang. Mereka mengajakku 
bermaln layang-layang. Kami akan bermaln 
layang-layang dl lapangan dekat rumahku. Aku 
tunggu surat balasan darlmu, ya. 

Sahabatmu 
Edo 


'l * 


J?) 




Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


85 


Benkanlah tanda centang (V) pada pernyataan 
yang benardan benkanlah tanda sllang (X) pada 
pernyataan yang salah. 


1. Edo menulls surat untuk adlknya yaltu 
U mar. 


2. Pada zaman dahulu menulls surat 
menggunakan daun lontar. 

3. Jalan darł Anyersampal Panarukan 
dlbangun pada tahun 1809. 

4. Setelah dlbangun jalan penglrlman pos 
semakln lama. 



Telegram adalah fasllltas yang dlgunakan 
untuk menyampalkan Informasl jarak 
jauh dengan cepat. 



Telegram membantu kita untuk menglrlm pesan 
dengan cepat. Waktu yang dlbutuhkan untuk 
menglrlm telegram kurang darł satu harl. 


Tarlf penglrlman telegram dlhltung berdasarkan 
jumlah huruf, termasuk tanda baca. Mesln atau alat 
untuk menglrlm dan menerlma pesan jarak jauh 
dlsebut telegraf. 


86 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 













Contoh Telegr 



5 


UEflUihAP T« 


TEUCOM 


? ' ' -j \ 

ą 7 

1 Telegram 


.. iM- 1 *' ' IM#.W MLIIj- 'JE' '.-i ■ hi ' IJJU'’ HlłUHi',' 


SEGERA 


HARTONO JL. COKROAM1NOTO DUABELAS JEMBER SEGERA PULANG 
NENEK SAKIT KERAS 


HARJOSU DARMO 


■WirtS «ł fE‘. EO = Ul - , :* I I - -Ał-Htil 


V1P 


Sumber: Soedjito. 1987. Surat Menyurat Resmi Bahasa lndonesia. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya. 



Proses pengirimcm informasi melalui 
telegram 1. Pesan dikirim melalui 
telegraf di kantor pos pengirim 2. 
Pesan diterima melalui telegraf di 
kantor pos penerima 3.Pesan yang 
diterima masih dałam kodę morse maka 
petugas menerjemahkan kodę morse 
ke dałam kata-kata. 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


87 













Buatlah sebuah pesan singkat yang akan 
dlklrlmkan melalui telegram! 


r 


V 

J 



Amatl 


j 

Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terlma. 
Seorang anak memlllkl banyak hak dl rumah, dl 
sekolah, dan dl masyarakat. Mendapatkan hlburan 
dan Informasl adalah hak seorang anak dl rumah. 
Hlburan dan Informasl dapat dlperoleh melalui 
media televlsl, radio, dan lalnnya. 

Keglatan menonton televlsl contoh hak seorang 
anak dl rumah. Hak anak lalnnya yaltu bersekolah 
dan mendapat makanan. Hak Ibu dan ayah, yaltu 
dlsayang anak, dltaatl, dan seterusnya. 


88 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





Tulislah hakseorang anakyang berkaitan dengan 
penggunaan alat-alat komumkasi. 


No 

Hak Anak 

1 . 


2. 


3. 


4. 


5. 



Silą Kedua Pancasila yaitu 
Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab mengajarkan bahwa 
setiap manusia memiliki hak 
yang harus dihormati orang lain 



Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


89 
















Ayo La kukań 


Salah satu Isl surat Edo mencerltakan keglatań 
bermaln "gamę onllne" dl rumah. 

Edo juga mencerltakan permalnan "telegram- 
telegraf" yang la lakukan dl sekolah. 

Edo dan teman-temannya menyukal permalnan 
tersebut. 




90 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 














Berlkut Im' cara bermaln "telegram-telegraf". 

1. Ada 2 kelompok slswa yang bermaln. Kelompok 
1 bernama "telegram" dan kelompok 2 bernama 
"telegraf". Jumlah anggota kelompok "telegram" 
sama dengan kelompok "telegraf". 

2. Satu orang slswa berperan sebagal pemben 
aba-aba. 

3. Jlka slswa pemben aba-aba berterlak "telegraf" 
maka kelompok "telegram" mengejar kelompok 
"telegraf" dan seballknya. 


Marł kita bermaln "telegram-telegraf"! 



Keglatań Bersama Orang Tua 


Orang tua menceritakan pengalaman menulis/menerima 
su rat/telegram melalui pos. 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


91 





Telepon genggam ayah Edo yang lama rusak. 

Ayah Edo membeli' telepon genggam yang baru. 
Telepon genggam yang dlbell ayah Edo sangat 
bagus. Warnanya putlh dengan lapfsan metal 
berwarna perak dl baglan plngglr layar. 

Telepon genggam Itu menyedlakan fasllltas kamera 
dan Internet. Dengan fasllltas Internet, kita blsa 
berklrlm surat melalul poseł. Kita blsa mengambll 
foto dengan mudah dengan fasllltas kamera. 

Tullslah 4 kata berhubungan dengan teknologl 
komunikasl yang ada pada teks. 


r 


V 

J 


r 

\ 

V 

_ ) 


r 


V 

_ ) 


r 


V 

_ ) 


92 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 












Tulislah hal pentmg apa yang ada pada teks di 
paragraf T dan 2! 



Dałam surat kepada sahabat penanya, Edo 
mencerltakan keglatań menemam ayah membell 
telepon genggam. Ayah juga membell pembungkus 
telepon genggam untuk mellndungl telepon 
genggamnya. Bungkus telepon genggam ada 
bermacam-macam corak dan motlfnya. 

Setelah sampal d\ rumah, Edo menggambar motlf 
pembungkus telepon genggam dl kertas. Edo 
melakukannya dengan asylk. 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


93 











Lihatlah gambar pembungkus telepon genggam di 
bawah I ni! 

Buatlah hiasan dekoratlf dan wamai! 


N 



94 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 









































Tahukah Kamu? 


Telepon genggam generasl pertama dltemukan 
oleh Martin Cooper dar! Motorola Corp. Telepon 
genggam pertama kall dlkeluarkan pada tahun 
1973. Telepon genggam atau telepon seluleryang 
dltemukan oleh Cooper, memlllkl berat 0,8 Kg. 


Telepon genggam generasl kedua dlkeluarkan 
pada tahun 1990. Ukuran telepon genggam leblh 
kecll dan rlngan. Ukuran leblh kecll dlkarenakan 
kebutuhan tenaga bateral yang leblh kecll. 


Telepon genggam generasl ketlga InI dlsebut 
juga 3G. Teknologl 3G memungklnkan 
penggunaan Internet pada telepon genggam. 


Telepon genggam generasl 
keempat yaltu 4G. 
Keunggulan yang dlmlllkl 
teknologl 4G yaltu: kecepatan 
tlnggl, kualltas suara balk, 
dan jangkauan luas. 

Disarikan dari berbagai sumber 



Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


95 









Berbagcn macam 
telepon genggam 




Berlatih 



Telepon genggam memlllkl banyak fasilItas. 


Salah satunya adalah kalkulator. 


Lani mencoba mengubah pecahan blasa menjadl 
pecahan deslmal. 


Lani mengetlk lambang 2jjV|[5i pada kalkulatomya 


Selanjutnya menekan lambang [=J maka 
menghasllkan angka deslmal 0,4. 


96 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





































Di bawah im terdapat bllangan pecahan blasa yang 
telah d i ket i k Edo. 


Tariklah garisyang menghubungkan angka 
pecahan biasa dengan nilai desimalnya! 




0,5 



50 

100 



0,7 



80 

100 



0,4 



40 

100 



0,2 



20 

100 



0,8 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


97 














































































































































































































Edo mgln mewa mai gambar sesual dengan 
bllangan pecahan blasa dan deslmalnya. 

Bantu Edo, yuk! 



60 

100 


0,6 



30 

100 


0,3 



90 

100 


0,9 



Kegiatan Bersama Orang Tua 


Orang tua menceritakan pengalamannya pertama kal 
melihat/menggunakan telepon genggam. 


98 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 

































































Edo dcm Udln berencana ke toko buku saat han 
llbur. Mereka akan bertemu dl toko buku. Ud In akan 
dlantaroleh ayahnya dengan sepeda motor. 


Saat Udln akan berangkat, sepeda motor ayah tldak 
blsa dlnyalakan. Akhlrnya Udln tldak jadł berangkat 
ke toko buku. Ayah memperbalkl sepeda motornya 
dl garasl rumah. Sebenarnya Udln Ingln membantu 
tapl ayah melarangnya. 



Ayah memlnta Udln 
untuk memberl 
kabar pada Edo. 
Udln memberl 
kabar kepada Edo 
melalul pesan 
slngkat (SMS). 

Udln mengetlk 
pesannya pada 
telepon genggam. 



Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


99 














Lengkapllah pesan sfngkatyang dlklrlm Udln 


kepada Edo. 

r \ 

(1)., harl ml aku tldak jadł berangkat 

ke toko (2).Motor ayahku 

(3).Aku harap (4)., 

kalau kamu sudah menunggu." 

v_ ) 


Setelah selesal mengetlk pesannya, Udln menekan 
tombol klrirn. 

Jlka kamu menjadl Edo jawablah SMS dar! Udln. 
Andalkan Edo tetap Ing In pergl ke toko buku. 

Tu lisia h pesan jawa ban untuk Udln! 



Kewajlban adalah sesuatu yang menjadl tugas atau 
tanggung jawab kita. 

Memberltahu jlka kita tldak dapat memenuhl janjl 
adalah kewajlban. 


100 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 










Kewajlban anak memberl kabar kepada orang 
tuanya jlka terlambat pulang sekolah. 

Untuk memberl kabar dapat menggunakan alat- 
alat komunIkasl yang kita punyal. 

AmatMah gambardl bawah mi! 





V. 




Aku mau 
minta ijin pada 
ibu... 


Gambar-gambar dl atas menunjukkan penggunaan 
alat komunlkasl untuk pelaksanaan kewajlban. 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


101 












































Tulislah kewajiban yang dllaksanakan pada tlap 
gam bar! 

Gambar 1 

Gambar 2 


Gambar 3 


Gambar 4 


Apa aklbatnya jlka kewajiban tldak dllaksanakan? 
Diskusikan bersama kelompokmu! 


r 


V 

_ ) 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


102 







Ayo Lakukan 


Edo dan teman-temannya berjanjl untuk bermaln 
bersama pada sore harf. Dayu merasa tidak enak 
badan sore Itu. la menelepon Edo untuk memberl 
kabar dan memohon maaf tidak dapat bermaln 
bersama. Kewajlban Dayu memberl kabar dan 
memlnta maaf karena sudah berjanjl tapl tidak 
blsa menepatlnya. 

Edo dan teman-temannya senang bermaln pesan 
berantal. Mereka tabu cara bermaln pesan berantal 
dl sekolah. Mereka mempraktlkkannya dl rumah. 
Mereka bermaln dengan seru. 




Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


Ya Dayu, nanti aku 
sampaikan pada teman- 
teman. Semoga lekas 
sembuh 



















Cara bermaln pesan berantal. 

1. Permalnan In I terdlrl dar! 2 kelompok dan 1 
orang tldak fkut kelompok manapun bertugas 
memblsikkan pesan. 

2. Anggota setlap kelompok menempatl poslsl 
maslng-maslng. 

Sepertl pada gambar berlkut. 

Kelompok 1_ 

A B C D 

Kelompok 2_ 

A B C D 

3. Seorang anak yang bertugas sebagal pemblslk 
mermnta anakyang berdlrl ć\ poslsl A 
berkumpul. 

la akan memblsikkan pesan pada mereka dan 
mereka kemball ke poslslnya semula dl tltlk A. 

4. Setelah ada aba-aba darł anak yang bertugas 
sebagal pemblslk maka anak yang dl poslsl A 
berlarl menuju anak dl poslsl B. 

la memblsikkan pesan pada temannya dl B. 
Anak dl poslsl B pun berlarl untuk memblsikkan 
pesan ke C, begltu seterusnya. 


104 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




5. Kelompok dengan anak di poslsl D pertama kall 
mendapat pesan akan mendapat poln 10. 

6. Slswa D menyebutkan pesan yang tadl 
dldengamya. 

Kelompok yang dapat menyebutkan pesan 
dengan tepat akan mendapat poln 10. 

7. Pemenangnya adalah yang mendapat poln 20. 
Yuk, kita bermam pesan berantal. 




Keglatań Bersama Orang Tua 


Orang tua bersama siswa membuat daftar kewajiban yang 
harus dilakukan anak di rumah. Dengan pantauan orang tua, 
siswa melaksanakan kewajiban-kewajibannya di rumah. 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


105 
















Dayu senang bersekolah. 

Ada berbagal keglatań menyenangkan yang 
dllakukan dl sekolah. Salah satunya adalah 
kunjungan ke kantor pos. Dayu dapat mengetahul 
berbagal keg latań dl kantor pos. 


Sepertl penglrlman surat, barang, uang, dan 
telegram. Dayu sangat senang dengan keglatan 
kunjungan ke kantor pos. 

Tullslah keglatan dl kantor pos yang menjadl hak 
atau kewajlban petugas kantor pos! 


No. 

Kewajlban petugas pos 

1 . 


2. 


3. 



No. 

Hak petugas pos 

1 . 


2. 


3. 



106 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 

















Ayo Membaca 


Dayu menulls surat untuk neneknya dl Bali. 

Surat Itu berisl perjalanannya berkunjung ke kantor 
pos. 

Yuk, kita baca surat Dayu berikut InI dengan suara 
lantang dan bergillran! 



Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 












6 September 2014 


Nek, rmnggu lalu Dayu mengunjungl kantor pos 
bersama teman sekelas. Kami telah membuat 
kartu ucapan yang akan dlklrlmkan melalul pos. 

Kami pergl ke kantor pos dengan menggunakan 
angkutan umum. Sesampal dl kantor pos kami 
menurunl kendaraan dengan antrl. Dl sekolah 
kami dlblasakan tertlb. Menurut Ibu guru dengan 
antrl berartl telah menghormatl orang la In. 

Satu persatu kami memasukl kantor pos. 

Kami langsung antrl dl depan petugas untuk 
membell perangko. Perangko dltempel pada 
amplop, petugas pos menstempel perangkonya. 
Setelah semua slswa menglrlm kartu pos, kami 
berkumpul dl depan kantor pos. Seorang bapak 
petugas pos menjadl pemandu kami. 

Kami dlkenalkan pada macam-macam pelayanan 
dl kantor pos. Ada penglrlman su rat, kartu pos, 
uang, dan barang. Surat atau barang darł kantor 
pos setempat dlklrlm ke kantor pos besaryang 
ada dl kota tujuan. Darł kantor pos besar dlklrlm 
ke kantor pos kecamatan berdasarkan kodę pos. 
Kodę pos membantu pengelompokkan surat 
untuk dlklrlm ke kantor pos kecamatan. 


108 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



Dar! kantor pos kecamatan surat atau barang 
akan di'di'stribusi'kan ke alamat surat. 

Pengetahuan kami tentang cara kerja kantor pos 
bertambah, Nek. Kami semua senang dengan 
pengalaman baru ml. Setelah dar! kantor pos 
kami kembali' ke sekolah. 

Dayu 


AmatMah teks surat dengan cermat! 

Baglan apakah yang hllang dar! teks surat? 


Buatlah baglan teks surat yang hllang! 


f 

>> 

V 

_ ) 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


109 




Buatloh pertanyaan berdasarkan teks bacaan. 


1 .? 

Dayu 

2 .? 

Ke kantor pos 

3 .? 

Penglriman surat, kartu pos, uang, dan barang 

4 .? 

Kodę pos membantu pengelompokkan surat 
untuk dlkinm ke kantor pos kecamatan 

5 .? 

Kami semua merasa senang. 



Ayo La kukań 



Contoh Kartu Pos 


110 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





























Buatlah sebuah kartu pos atau surat yang akan 
dikmmkan kepada saiah satu temanmu yang ada 
di kelas atau di sekolah- 




Dayu akan menglrim barang. 

Barang Itu dltlmbang dahulu. 

Dayu melihat tlmbangan dlgital dl kantor pos. 

Penglrlman surat kllat juga melalul proses 
penlmbangan untuk mengetahul berat surat. 

Dayu melihat bllangan 0,80 pada tlmbangan 
dlgital. 

Pada tlmbangan dlgital yang laln muncul bllangan 
0,40. 

Manakah yang leblh besar? 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


m 






Yuk, kita belajar tentang pecahan biasa yang 
diubah ke dałam pecahan deslmal! 

Contoh: 

Amatl 2 gambar beiikut! 

Bandingkan daerah yang dfwamai! 




7 

10 



3 

10 


0,3 


Leblh besardarl ^ 

^ Leblh kecll darł ^ 

Pecahan yang leblh besaradalah ^ 
Pecahan yang leblh kecll adalah ^ 


112 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 































Amatf 2 gambar berikut! 
Bandingkan daerah yang d lwa mai! 




44 

100 


0,44 


65 

100 


0,65 


^ lebih kecil dari ^ 

65 44 

^ 00 ^ lebih besardarl 

65 

Pecahan yang lebih besaradalah jqq 

44 

Pecahan yang lebih kecil adalah 

Amatllah pecahan blasa berikut InI! 

7 5 44 65 

W W 100 dan 100 

Pecahan yang pallng besaradalah — 

Pecahan yang pallng kecil adalah — 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


113 
























































Ubahlah pecahan biasa yang ada ke dałam 
desimal dan isilah titik-tftfk berdasarkan pecahan 
yang ada 




„ _ _6_ h _ _9_ 

a. - 1Q d. - 1Q 

a.lebfh besar dari 

b.leblh kecll dar! 


c. Pecahan yang pallng besar adalah 

d. Pecahan yang pallng kecll adalah 



a. 


35 

100 “ 



b. — = 0,45 


114 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











































































a.leblh besar dar! 


b.leblh kecll darł. 

c. Pecahan yang pallng besar adalah. 

d. Pecahan yang pallng kecll adalah. 

Amatllah pecahan berlkut InI! 

J— , _2_ , 44 d a n 65 
10 10 100 100 

Pecahan yang pallng besar adalah — 

Pecahan yang pallng besar adalah — 

Keg latań Bersom a Orang Tua 

Orang tua meluangkan waktu untuk mendengarkan siswa 
menceritakan tentang bilangan pecahan yang telah dipelajari 
di sekolah. 

Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 115 














Perkembangan teknologl komputer dan Internet 
semakln cangglh. Dengan fasllltas poseł, surat 
dapat dlterlma dałam waktu yang sangat cepat. 
Tldak hanya surat, gambar dan vldeo pun dapat 
dlklrlm dengan poseł. 

Pada masa kinI, banyak komputer yang dllengkapl 
dengan kamera. Seseorang dl Amerlka Serlkat 
dapat melakukan percakapan dan langsung 
bertatap muka dengan orang dl lndonesla. 















Ayah Lam' sedang bertugas ke luar negerl. 

Ayah Lam' sering berkom u ni kas I dengan Lam' dan 
ibunya melalul poseł. Kadang-kadang mereka 
melakukan percakapan melalui' "vldeo telepon". 
"Vldeo telepon" merupakan program komumkasl 
gratis untuk melakukan percakapan dengan 
langsung bertatap muka. Dengan teknologl 
komumkasl Ayah Lam' dan keluarganya dapat 
berkom u ni kas I mesklpun pada jarakyang sangat 
jauh. 

In i adalah poseł dar! ayah Lam'. 



Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


117 

















Jawablah pertanyaan benkut Inl berdasarkan teks 
bacaan! 

1. Apakah hal pentlng yang ada pada paragraf 1? 


2. Apakah hal pentlng yang ada pada paragraf 2? 


3. Slapa yang menglrlm email? 


4. Hal pentlng apakah yang ada pada email? 




















































Sekolah Lam' memlllkl laboratorium komputer. 
Semlnggu sekall mereka belajardl laboratorium 
komputer. 

Sebagal slswa yang bertanggung jawab kita wajlb 
memellhara komputer sekolah. 

Tlndakan apa yang termasuk memellhara komputer 
sekolah? 

Bantulah Lani dengan memberi tanda centang (V) 
pada tempat yang tersedia! 



Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


119 

















Ayo Mencoba 


Buatlah kelompok untuk mendfskusikan 
kewajfban-kewajfban yang akan d Ha ku kari di 
sekolah. 

Berfkanlah tanda ceklfst (V) jfka kewajfban telah 
dllaksanakan dan tanda sllang(X) jfka kewajfban 
belum terlaksana. 


No 

Daftar Kewajfban df 
sekolah 

Terlaksana / Tfdak 
terlaksana 


















Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



















Orang tua Bem' juga mempunyal sebuah komputer. 
Sepulang sekolah Bem' ingIn membuka permalnan 
di Internet. Ada permalnan yang dapat juga untuk 
belajar matematlka. Ternyata permalnan Itu untuk 
belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

Ben! mencoba permalnannya. la membuka alamat 
sltus permalnan Itu dl Internet. Tekan "start" lalu 
plllh "penjumlahan" atau "pengurangan". Tekan 
"penjumlahan" maka akan muncul dengan gambar 
berlkut. 


Ketik bllangan pecahan blasa di a, b, dan 
penjumlahan pecahan. 


° = l 


b = l 



1 + Ł 
6 6 


4 

6 


Jlka kita menglsl dengan benarmaka akan muncul 
tanda V 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


121 












Tekan "pengurangan" maka akan muncul dengan 
gambar berlkut. Ketlk bllangan pecahan dl a, b, dan 
pengurangan pecahan. 





Tekan b maka akan muncul seperti' ml. 



Kita Isl bllangan pecahan blasa dl tempat yang 
kosong sehlngga menjadl 



Jlka sudah selesal maka tekan "qult" untuk keluar 
darł permalnan tersebut. 


- A -V- A -N 


■ ■ ■ _J_ ■ ■ ■ _ ■ ■ ■ 


122 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






























+ 



Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


123 

































5 . 




Kegidtcm Bersama Orang Tua 


Orang tua menceritakan pengalaman pertama kali menonton 
televisi. 


124 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




































Berflah tanda centang (V) pada kotak dengan 
bantuan gurumu! 


1. Membuat kallmat. 


2. Mencerltakan Isi teks surat secara 
llsan. 

3. Membaca bllangan deslmal. 

4. Menullskan lambang pecahan blasa. 


O 

O 

O 


5. Mengubah bllangan pecahan blasa 
menjadl bllangan deslmal. 

6. Membuat pola dekoratlf. 


7. 

8 . 


Membuat teks surat tanggapan prlbadl. 


Membuat kartu pos. 


O 

O 


Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 125 


















9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 


Menyebutkan hak dałam kehldupan 
sehari-hari dl rumah. 

Mempraktlkkan hak sebagal warga 
dałam kehldupan seharl-harl dl rumah. 

Mempraktlkkan permalnan pesan 
bera n tal. 

Mewarnal motlf hlas bergaya dekoratlf. 


Menentukkan pecahan blasa dan 
bllangan deslmal. 

Menyajlkan nllal pecahan blasa dengan 
menggunakan gambar. 

Menguralkan gagasan pokok (hal 
pentlng) darł Isl teks surat. 

MelengkapI Isl teks surat. 


Memberlkan contoh kewajlban dl 
sekolah. 

Menyelesalkan penjumlahan pecahan 
blasa berpenyebut sama. 

Menyelesalkan pengurangan pecahan 
blasa berpenyebut sama. 


O 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 


126 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


























Leinbar 

PeriLbihirJ 


i. 


Buatlah 6 altematlf gambaryang menunjukkan 
bilangan pecahan 



Tema 2 Subtema 2: Perkembangan Teknologi Komunikasi 


127 


























































































































2. Tulfslah 2 kewajlban Ayah? 


3. Tulislah 2 kewajlban lbu? 


4. Tulislah 2 kewajlban anak dl rumah? 


5. Mengapa setlap orang memlllkl kewajlban? 


128 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











Subtema 3: 

Perkembangan Teknologf Transportasf 



Ada berbagai macam alat transportasl. 

Kita dapat menggunakan bus dan kereta apl untuk 
perjalanan da rat. 

Jfka pergl ke tempat yang sangat jauh dapat 
menggunakan pesawat terbang. 

Ada juga yang suka perjalanan laut. 



Mereka=mengunakan kapał laut. 

L s-k 

Alat transportami apa yang pernah kamu gunakan? 







































































Lam' sedang membaca surat. 

la mendapat surat dar! sahabat pena d\ 
Kahmantan. 


Kapuas, 22 September 2014 

Lam' yang baik, 

Saat menulis surat im aku dałam keadaan sehat. 
Aku berharap kamu juga selalu dałam keadaan 
sehat. lbu memberi' kabar bahwa liburan 
sem ester kami' akan pergf ke Ja karta. Kami' akan 
mengunjungi' keluarga d\ sana. 



130 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 










































Aku sudah membayangkan 
perjalanan panjang 
yang akan kami lalul. Kami 
akan menggunakan jalan 
darat dengan menggunakan bus. Setelah Itu 
nalk pesawat terbang menuju Jakarta. Menurut 
Ibuku, sekarang perjalanan darat sudah nyaman. 

Dl daerah tempat tlnggalku terdapat Sungal 
Kapuas. Untuk menyeberangl Sungal Kapuas 
dapat menggunakan berbagal alat transportasl. 
Ibuku bercerlta, pada tabun 70-an transportasl 
hanya menggunakan sampan. Keluarga Ibuku 
menggunakan sampan untuk mengunjungl 
kakek dan nenek. Mereka menempuh perjalanan 
hamplr 20 jam tanpa hentl. 

Pada tabun 80-an, transportasl berplndah ke 
motor klotok. Motor klotok yaltu perahu dlbuat 
darł kayu dllengkapl dengan mesln diesel. Motor 
klotok mengangkut penumpang dan barang- 
barang dałam jumlah besar. 


Setelah masa motor klotok, transportasl sungal 
menggunakan "longboat". "Longboat" 
merupakan perahu motor modern dengan mesln 
berkapasltas besar. Dengan demlklan "longboat" 
memlllkl kecepatan tlnggl. Perahu InI blasa 
dlgunakan untuk perjalanan jauh. 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasl 


131 



Ada juga "speedboat" sebagaf alat transportasl. 
Dlsebut "speedboat" karena dapat melaju 
dengan sangat cepat. 

Kecepatan "speedboat" leblh tinggi dar! pada 
"longboat". 

Oh...iya, mengenal llburanku nantl, bolehkah 
aku mengunjunglmu? Aku ingfn sekall bertemu 
denganmu. Aku tunggu jawabanmu, Lam'. Aku 
kirirn juga gambar-gambar perahu yang telah 
aku centakan. 

Lam' mengamati' gambar-gambar perahu kinman 
sahabatnya. 





132 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 














Berikanlah tanda centang (V) pernyataan yang 
benardan berikanlah tanda sflang (X) pada 
pernyataan yang salah- 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 


Hanum dan keluarganya akan berllbur ke 
Ja karta. 

Hanum akan nafksampan. 

"Longboat" leblh cepat darlpada 
"speedboat" 

Motor klotok menggunakan mesfn diesel. 

Dl daerah tempat tlnggal Hanum terdapat 
Sungal Kapuas. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


133 
































yo Men u lis 


Lam' senang membaca surat dari Hanum. Apalagl 
Hanum melamplrkan foto-foto perahu yang 
diceritakannya. Lam' akan membalas surat Hanum. 
la Ing In mengucapkan terima kaslh atas klnman 
foto-fotonya. Lam' juga Ingin 
mengatakan bahwa la sangat 
menyukal foto "longboat". 

Bantu Lam' membuat surat 
untuk Hanum, yuk! 

Tulislah pada kotakyang telah disediakan! 




134 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





iyo Berka rya 


Edo, Udm, Dayu, Bem', Sltl, dan Lam' sedang 
membuat suatu karya serii'. 

Mereka membuat satu alat trarisportasl sungal dar! 
bahan lunak. 

Bahan dan alat yang dlgunakan adalah: 




Tanah liat 


kuas 



ASTUp-O 

\joaHr 



cat asturo 


Edo dan Bem' sedang mencoba membuat miniatur 
"speedboat". 

Dayu dan Sltl membuat miniatur sampan. 

Bern' dan Lam' membuat miniatur motor klotok. 

Yuk, kita coba membuat miniatur salah satu alat 
transportasi' sungal! 

Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 135 












Edo serlng beperglan dengan ayah dan Ibunya. 

Edo serlng bertanya "Apakah kita sudah sampal?" 

Blasanya ayah berkata, "Kita baru menempuh 
setengah perjalanan." 

"Berartl setengah perjalanan lagi kita akan tlba/' 
sambung ayahnya. 


136 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











Edo berplklr setengah perjalanan dltambah 
setengah perjalanan sama dengan tlba dl tujuan. 

Bantulah Edo mengerjakan penjumlahan pecahan 
blasa di bawah im, ya! 

A. Tullslah pemyataan matematlka sepertl pada 
contoh berlkut im. 

lbu membawa 4 potong kue sama besar. 

Dl dałam bus, Edo makan 1 potong kue. 

Ayah makan 1 potong kue. 

Berapa baglan kue yang telah dlmakan Edo dan 
ayah? 

1 1 _ 2 

4 4 4 

1. Edo membawa bekał 1 batang coklat yang berlsl 
10 potong coklat. 

Dl perjalanan Edo makan 3 potong coklat. 

lbu makan 2 potong coklat. 

Berapa baglan coklat yang dlmakan Edo dan 
lbu? 


r 

\ 

V 

_ ) 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


137 



2. Ayah membelI sekotak permen dar! pedagang 
asongan dl dałam bus. 

Dl dałam sekotak permen ada 5 butlr permen. 
lbu makan 1 butlr permen. 

Ayah makan 2 butlr permen. 

Berapa baglan permen yang dlmakan ayah dan 
lbu? 


r 


V 

_ ) 


B. Tullslah hasll penjumlahan pecahan blasa 
berlkut In I: 


i i + i = 

3 3 


2 — + — = 
8 8 


3 3 + l = 

5 5 


4 1 + 2 = 

6 6 


5 — + — = 

7 7 



138 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




6 . 


4 5 

— + — 

10 10 


^ + 4 = 
9 9 


8 . 


1 + — = 
4 4 


9. — + — + — 

15 15 15 


! 0 . |+1 + | = 
8 8 8 



Kegiatan Bersama Orang Tua 


Orang tua membimbing siswa membuat alat transportasi 
lokal dengan menggunakan bahan lunak. 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


139 





Bacalah teks dI bawah im dl dałam hatl! 

Keluarga Udln akan mengunjungl kakekdan 
neneknya. Mereka mendapat surat kalau kakek dan 
nenek Udln sedang berada dl Kota Clrebon. 

Sebenarnya kakek dan nenek Udln tlnggal dl kota 
Bandung. Selaln surat, kakek juga menglrlmkan 
foto-foto kereta apl. 



140 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











In i adalah Isl surat dar! Kakek. 


Clrebon, 23 September 2014 

Cucuku sayang, kakek sudah rlndu pada Udln. 
Bagalmana kabarmu? Nenekmu juga sangat 
rlndu padamu. Nenek Ingln sekall bertemu Udln. 
Sekarang kakek dan nenek sedang berada dl 
Kota Clrebon. Kakek dan Nenek sedang 
berkunjung ke rumah Paman yang sedang saklt. 

Bagalmana jlka akhlr pekan nantl kallan 
mengunjungl Kakek? Udln dan keluarga dapat 
nalk kereta apl. Nalk kereta apl leblh cepat darł 
pada nalk bus. Nalk kereta apl tldak terhambat 
macet lalu llntas jalan raya. 

Kakek klrlm foto-foto kereta apl untuk Udln. 

Ada kereta apl uap, kereta apl bermesln diesel, 
dan kereta apl llstrlk, dan kereta apl llstrlk super 
cepat. Kakek tabu Udln sangat suka dengan 
kereta apl. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


141 




















Kereta apl uap dlbuat setelah adanya penemuan 
mesin uap oleh James Watt. Selanjutnya kereta 
apl bermesln diesel dlbuat tabun 1892 oleh 
Rudolf Diesel. Kereta apl llstrlk muncul setelah 
penemuan llstrlk oleh Mlchael Faraday. 

Sekarang lndonesla sudah menggunakan kereta 
apl llstrlk. Jepang menggunakan kereta apl llstrlk 
super cepat dlkenal dengan shlnkansen. Udln 
blsa bertanya tentang kereta apl kalau sudah 
bertemu kakek. Nenek juga sudah menyedlakan 
hadlah untuk Udln. Kakek dan Nenek menunggu 
kedatangan Udln dan keluarga. 


Salam sayang 
Kakek 



142 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






















kereta api 
bermesln diesel 


Orang yang mengemudikan 
kereta api disebut masinis. 
Orang yang memeriksa karcis di 
kereta api disebut kondektur. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


143 















































Buatlah pertanyaan berdasarkan teks bacaan! 


1 . 


.7 

Kota Clrebon 


2 . 


.7 

Kakek dan Nenek 


3. 


. ? 

Shlnkansen 


4. 


. ? 

Kereta apf uap 


5. 

.7 

Nenek 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


144 












Centakanlah kembali' teksyang baru kamu baca 
dengan membuat centa bergambar pada kolom 
yang tersedia ! 





145 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 
























lndonesla adalah wllayah luas yang memlllkl 
berbagal suku bangsa. Tuhan menganugerahl 
negara kita dengan berbagal kebudayaan. Sebagal 
bangsa lndonesla kita patut bersyukur karenanya. 

Transportasl berperan pentlng dałam 
menghubungkan wllayah dl lndonesla. Dengan 
transportasl darat, a Ir, dan udara, suku-suku dl 
pedalaman dapat berlnteraksl dengan suku lalnnya. 
Transportasl juga memudahkan penyebaran suku- 
suku bangsa ke wllayah la In. 


Sekarang InI dałam llngkungan masyarakat 
terdapat berbagal macam suku bangsa. Begltu pula 
dl llngkungan sekolah dan kelas. 



146 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 




















IdentifIkasikan keberagaman suku bangsa dl 
sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa dl 
kelasmu? 

Berfkut ml Daftar Beberapa Suku bangsa dl 
Indonesla 


Nama Suku 



Nama Daerah 


Gayo, Mlnangkabau, 
Batak, Slmeulue, 
Palembang, Lampung 

Betawl, Sunda, Jawa, 
Madura, Tengger 

Bali 

Banjar, Berau, Dayak, 
Maanyan, Kuta! 

Buton, Mlnahasa, 
Bugls, Toraja 






Sumatera 


V 




Rotę, Sasak, Blma, 
Flores 

Dani, Asmat 


Jawa 


Bali 


Sulawesl 


Papua 


Ka liman tan 


r 




r 




Ambon, Aru 




Maluku 


V 


J 


V 


_ ) 


Nusa Tenggara 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


147 







































































Carl la h mformasf tentang asal dan kebiasaan 
su ku bangsa darf temanmu! 

Kamu dapat mewawancaral 2 orang teman yang 
ada dl kelasmu! 



i\o Centa kan 


Presentasikan hasi'1 wawancara bersama 
temanmu di depan kelas! 



148 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 








Dayu, Edo, dan teman-temannya bermaln balapan 
kuda. Permaman In I dllakukan secara berpasangan. 
Pada tlap pasangan ada yang berperan sebagal 
kuda. Ada juga yang berperan sebagal penunggang 
kuda. 

Alat yang dlbutuhkan yaltu seutas tali untuk tlap 
pasangan. Slswa yang berperan sebagal kuda 
berdlrl dl depan. Tali dlkaltkan ke badan kuda 
sebagal pengendall. Slswa yang berperan sebagal 
penunggang kuda menanktall tersebut. 


Setlap pasangan berslap-slap dl garls "start". 

Saat terdengar pelult yang dltlup guru, setlap 
pasangan berlarl. Permalnan balapan kuda harus 
dllaksanakan dengan kerjasama. Pasangan yang 
mencapal garls "flnlsh" menjadl pemenangnya. 


Yuk, Kita bermaln balapan kuda! 

Gunakan paka la n olahraga agar nyaman! 



Keglatań Bersama Orang Tua 


Orang tua menceritakan pengalaman pertamany 
menggunakan alat transportasi. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


149 





Ayah membelfkan Bem' sebuah buku. Buku itu 
menceritakan tentang sejarah perkembangan kapał 
laut. Bem' senang sekali' menenma pemberlan 
ayah. Bem' mengucapkan terima kaslh kepada 
ayah. 


Hal yang palmg menarlk pada buku Itu adalah 
gambar replika kapał Nabi' Nuh. Replika artlnya 
tlruan. Kapał Nabi Nuh yang asll sudah menjadl 
fos ii. Bentuk kapał Nabl Nuh dlperoleh berdasarkan 
hasil penelitlan para ilmuan. 

Kapał mi dapat menampung 
1.500 orang. Dlperkirakan 
kapał Nabl Nuh dlbangun 
sekltar 5000 SM. 


Replika kapał 
Nabi Nuh 
(5000 SM) 



150 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 
















Buku mi juga membahas tentang sejarah 
perkembangan kapał laut. Kita llhat bersama,yuk! 

In i adalah kapał laut sederhana. Dlgunakan 
manusla purba untuk menyeberangl sungal atau 
danau. Kano dlbuat darł batang pohon. 



Perahu meslr perlntls kapał laut modern. Perahu InI 
terbuat darł kayu. Kapasltas penumpang hlngga 20 
penumpang. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


151 








































Bangsa Vi'ki'ng terkenal sebagal pelaut yang 
tangguh. Perahu bangsa Vlklng dlsebut longshlp. 
Badan kapał laut terbuat dar! kavu. 



Antara abad ke 16 hlngga 18, negara-negara 
dl Eropa banyak membuat kapał laut dengan 
menggunakan layar besar. Badan kapał laut terbuat 
darł kayu. 


Kapał Layar 

(Abad 16 
sam pal 18) 



152 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



























Dengan ditemukannya mesin uap, kapał laut 
menggantl layar dengan mesin uap. Kapał uap 
menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan 
baling-baling. Kapał uap terbuat darł besi. 



Kapał uap berkembang menjadi kapał mesin 
dengan bahan bakarsolar. Dibangunnya kapał 
bermotor menandakan teknologi kapał laut sudah 
modern. Badan kapał bermotor terbuat dari besi 
dan baja. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


153 





































Orcmg yang mengemudikan 
kapał laut disebut nahkoda. ABK 
singkatan dari anak buah kapał, 
yaitu orang yang bekerja di 
kapał. Petugas yang memelihara/ 
memperbaiki mesin disebut teknisi 



Bandfngkanlah 2 gambar kapał laut yang paling 
kamu suka i! Tulislah persamaan dan perbedaan 
keduanya! 

Kapał laut yang dlbandlngkan 


dan 


Persamaan 


Perbedaan 


r 




V 




154 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 























Bem' sudah membaca 
buku tentang sejarah 
perkembangan kapał laut. 

la mgm berbagl 
pengetahuan dengan 
sahabat penanya. 


Tema 2 Subtema 3: Perkembc...., 















































Bantulah Bern' menulis surat untuk sahabatnya! 



156 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






















Edo dcm ayah sedang pergl ke pelabuhan. Mereka 
mellhat ada kapał laut d\ kejauhan. 



Melihat kapał Itu, Edo 
terlngat lagu kapał apl yang 
dlajarkan Ibu guru. Edo 
menyanylkan lagu Itu. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


157 













































































Kapał Apl 

Ciptaan lbu Sud 


Llhatlah sebuah tltlk jauh dl tengah laut, 
s'makln lama s'makln jelas 
bentuk rupanya 

Itulah kapał apl yang sedang berlayar, 
asapnya yang putlh mengepul dl udara 



Buatlah karya montase dengan tema alat 
transportasf. 

Montase dlhasllkan darł gabungan gambaryang 
ada pada majalah, koran, atau buku-buku bekas. 

Bahan-bahan tersebut dlguntlng dan dltempel 
sehlngga menjadl kesatuan gambar. 


158 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





contoh-contoh karya montase: 



Berlatfh 



Sebuah kereta apl berhentl dl staslun. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 









































A. Tulislah pernyataan matematika seperti' pada 
contoh berikut ini. 

Dl sebuah staslun, berhentl sebuah kereta apl 
dengan 10 gerbong. 

Sebanyak 8 gerbong penuh penumpang. 
Gerbong lalnnya maslh kosong. 

Berapa baglan gerbong yang maslh kosong? 

10 8 = 2 
10 " 10 10 

1. Pada rangkalan kereta apl jurusan Jakarta - 
Yogyakarta terdapat 20 gerbong. 

Lima gerbong kelas eksekutlf, slsanya gerbong 
kelas ekonomi. 

Berapa baglan gerbong kelas ekonomi? 


r 

a 

V 

_ ) 


2. Pada sebuah gerbong kereta apl terdapat 40 
tempat duduk. 

Ada 30 tempat duduk sudah terlsl. 

Berapa baglan tempat duduk yang maslh 
kosong? 




V 

_/ 


160 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





Tulislah hasi'1 pengurangan pecahan bfasa berikut 
ini: 


1. 


4 

4 


3 

4 


2 . 


5 1 

6 " 6 


3. 


6 

9 


5 

9 


4. 


4 2 
8 " 8 


5. 


6 

10 


4 

10 


6. 


5 2 
7 7 


7. 


3 

6 



8 . 


7 5 

10 " 10 


9 8 3 2 

10 " 10 " 10 


10 . 


9 11 

14 14 14 



Kegiatan Bersama Orang Tua 


Orang tua menceritakan alat transportasi yang pernah 
d maiki. 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


161 




Bem' sedang mellhat gambaryang ada pada 
sebuah majalah. 



Sekelompok slswa tldak blsa berangkat ke sekolah 
karena jem bata n yang akan dMalumya rusak. 

Mereka blngung alat transportasl apa yang dapat 
dlgunakan untuk mellntasl sungai. 


162 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 








Jembatan adalah satu-satunya jalan yang 
menghubungkan antara desa mereka dengan 
tempat lamnya. 

Bantu untuk menjawab kebfngungan mereka, yuk! 
Dlskusikanlah bersama teman-temanmu! 


Berlkut In I daftar pertanyaan yang dapat memandu 
saat berdlskusl: 

1. Apa yang dapat dflakukan untuk sampai' ke 
sekolah? 

2. Alat transportasl apa yang dapat mereka 
gunakan? 

3. Dan seterusnya. 


Tulislah hasi'1 diskusi pada tempat yang tersedia! 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


163 









Setelah kegiatan berdiskusi, gambarkanlah alat 
transportasi yang mungkm dlgunakan untuk 
sam pa i ke sekolah. 



164 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 

. 








Udln sedang mencari informasi tentang sejarah 
pesawat terbang. 

la membaca tulisan tentang sejarah pesawat 
terbang dar! internet. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


165 






Sejak dahulu banyak orang yang mencoba terbang 
Salah satunya, seorang warga Jerman bernama 
Otto Llllenthal. Pada tabun 1890-an, la berhasll 
mengudara dengan pesawat gantole. 

Wllbur Wright dan Orvi'lle Wright juga memlllkl 
kelnglnan untuk blsa terbang. Suatu harl mereka 
mengamatl burung yang sedang terbang. 

Burung memainkan sayapnya untuk menjaga 
keselmbangan dl udara. 

Akhlmya mereka memlllkl Ide untuk mendptakan 
sesuatu menyerupal burung. Tahun 1908, Wright 
bersaudara menerbangkan pesawat buatan 
mereka. Sejak saat Itu, teknologl pesawat terbang 
maju dengan pesat. 

Ud In juga membaca Informasl tentang pekerjaan 
yang berkaltan dengan pesawat terbang. 
Dlantaranya adalah pilot, kopllot, dan pramugarl/ 
pramugara. Pilot bertugas mengemudlkan 
pesawat terbang.Kopllot bertugas membantu pilot 
menjalankan mesln pesawat terbang. 

Pramugarl (wanlta) / pramugara (prla) bertugas 
melayanl penumpang. 



Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






Setelah mendapat Informasl, Udin Ingln 
mencerltakan hasll pengetahuannya pada sahabat 
pena. 

la Ingln menulls surat pada sahabat penanya. 

Udln menulls surat pada sahabat penanya tentang 
sejarah pesawat terbang. 

Bantu Udin menulls surat, yuk! 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


167 
















Bem' sangat menyukal pesawat. la serlng 
membayangkan dlrlnya menjadl pesawat. la berdlrl 
dengan tangan dl rentangkan ke samplng. Lalu 
Bem' berjalan dengan tangan maslh terentang. Bem' 
mencoba berjalan maju kemudlan berjalan mundur. 




Keglatań Bersama Orang Tua 


Orang tua dan siswa membaca buku bersama dan 
mendiskusikan tentang perkembangan pesawat terbang. 

168 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





















Bacalah teks di bawah śm dengan lantang dan 
bergantian dengan temanmu! 


Menjenguk Opa 

Lani tldak masuk sekolah. lbunya sudah menelepon 
wali kelas untuk memlnta Izln tldak masuk sekolah. 
la dlajak lbunya untuk menjenguk Opa dl kota laln. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 169 


















































Opa adalah kata sapaan untuk kakek. Tadl malam 
lbu Lani mendapat telepon yang mengabarkan 
bahwa Opa saklt. Ayah Lani sedang ke luar kota 
sehlngga tldak blsa menemanl lbu ke rumah Opa. 
lbu pergl ke rumah Opa bersama Lani. 


Pag! InI mereka ada dl terminal bus. Mereka 
akan nalk bus. Lani memperhatlkan sltuasl dl 
terminal sangat rama!. Banyak penumpang yang 
menggunakan bus atau angkutan umum lalnnya. 
Ada yang akan berangkat sekolah, ke kampus, 
maupun yang berangkat kerja. 



Kondektur membujuk calon 
penumpang agar menalkl busnya. 
Pedagang asongan menjajakan 
barang-barang dagangannya. 
Pengamen menyanyl dl atas 
bus yang sudah mula! dlpadatl 
penumpang. 



170 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 









Setelah semua tempat duduk teiisf, bus yang kami 
tumpangl perlahan-lahan keluardarl terminal. 

Pak suplr mengemudlkan bus dengan hatl-hatl. 
Pedagang asongan dan pengamen turun darł bus, 
pak kondektur mula! memlnta ongkos penumpang. 
lbu memberlkan sejumlah uang dan mendapatkan 
2 tlket bus darł kondektur. 

Bus melaju makln kencang setelah masuk tol. Aku 
mula! terkantuk-kantuk dl dałam bus. Sebelum aku 
tertldurdoa kupanjatkan untuk kesembuhan Opa. 



Ceritakanlah isi teks yang baru dibaca di depan 
teman-teman kelompokmu! 


P 

Setelah keglatań bercerlta, perankanlah tokoh- 
tokoh yang ada pada teks dl atas! 

Sebelumnya dlskuslkanlah teks dialog bermaln 
peran dengan teman-teman kelompokmu! 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


171 




Tulfslah teks dialog pada tempat yang tersedia! 



172 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 























Lani tertldur dl bus selama setengah jam. Akhlmya 
Lani terbangun. Lama kelamaan, Lani mula! 
merasa bosan dl dałam bus. Untuk menguslr rasa 
bosannya, la menulls soal-soal pecahan. 

Apakah soal-soal pecahan buatan Lani dapat 
dlselesalkan? 


Yuk, kita coba selesaikan! 

Contoh : 

Dl dałam bus Lani membuka bekał makanannya. 

Lani membawa rot! lapis yang sudah dlpotong 
menjadl 8 baglan sama besar. 

Lani makan 3 potong rotl. 

lbu makan 2 potong rotl. 

Berapa baglan rotl yang dlmakan Lani dan lbu? 

8 8 8 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 173 








Kerjakan soal-soal dl bawah im sepertl contoh! 

1. Dl dałam bus ada 50 tempat duduk. 

Ada 20 tempat duduk terlsl dl baglan depan. 

Ada 15 tempat duduk terlsl dl baglan belakang. 

Berapa baglan jumlah tempat duduk yang telah 
terlsl? 


r 


V 

_ ) 


2. Sebuah loket penjualan tlket bus berhasll 
menjual 45 tlket. 

lbu Lani membell 2 tlket bus. 


Seorang nenek membell 5 tlket bus. 

Berapa baglan tlket yang dlbell lbu Lani dan 
seorang nenek? 


r 

\ 

V 

J 



Keglatań Bersama Orang Tua 


Orang tua bercerita kepada siswa pengalamannya pertama 
kali naik bus. 


174 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 







Sit i dcm Bem' sedang bermaln dl rumah Dayu. 
Mereka sedang menunggu kedatangan Udln dan 
Edo. Mereka bertukar centa tentang clta-clta dl 
masa depan. Bem berclta-clta Ing In men jadł pilot. 


la Ingln mengunjungl berbagal negara dl durna. 

Sltl Ingln menjadl pembuat pesawat terbang 
sepertl Pak Hablble. Sedangkan Dayu Ingln sekall 
menjadl pengusaha bus. la berclta-clta memlllkl 
bus yang banyak untuk dlsewakan. 




Udin dcm Edo belum datang juga. Dayu mengajak 
Bem' dan Siti untuk menglsi teka-tekl sllang. 
Mereka mencoba menglsi teka-tekl sllang tersebut. 


Bantu Dayu, Bern', dan Sltl menglsinya, yuk! 


1 



2 
























3 
























4 



5 
















6 


7 S 

8 a 

1 

s 

























9 













































10 












176 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



























Mendatar 

Menurun 

1 

Petugas yang 
melayam penumpang 
di pesawat 

1 

Orang yang 

mengemudlkan 

pesawat 

3 

Pengemudl bus 

2 

Orang yang 
mengemudlkan 
kereta a pi 

4 

Orang yang 
mengemudlkan kapał 
laut 

5 

Orang yang bertugas 
memenksa tlket 
kereta a pi 

7 

Orang yang 

mengemudlkan 

delman 

6 

Orang yang 
membantu pilot 

9 

Petugas yang 
mengecek/ 
memperbalkl mes In 

8 

Slngkatan anak buah 
kapał 

10 

Sebutan laln untuk 
kus Ir 





Setlap anak mempunyai' dta-dta. Bem' berclta- 
dta men jad I pilot. Sit I menjadl pembuat pesawat 
terbang. Apakah dta-dtamu? 

Carilah tahu dta-dta teman-temanmu dengan 
mewawancarai mereka! 

Lakukanlah wawancara kepada 5 orang teman 
sekelasmu! 

Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 177 



Ayo Lakukan 



















Berlkut Im' daftar pertanyaan untuk wawancara. 

1. Slapa nama lengkapmu? 

2. Apa dta-dtamu? 

3. Mengapa kamu memllih dta-dta Itu? 

4. Apa yang akan kamu lakukan untuk meralh 
dta-dtamu? 


Tulfslah hasfl wawancaramu pada tempat tersedla! 


Nama 

Clta-dta 

Alasan 

memllih 

dta-dta 

Apa yang 
akan 

dllakukan 

untuk 

meralh 

dta-dta 























178 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 















yo Centakan 


Centakanlah hasi'1 wawancaramu di depan kelas! 




W 

MM 


■ 


J/.- -. —V 


yo Berlatlh 


Edo mempunyal seorang paman yang bekerja di 
pabrlk pembuatan kapał laut. Edo bercerlta bahwa 
pamannya sangat plntar. Selaln plntar berbahasa 
lnggrls, la juga plntar matematlka. Tadl malam Edo 
dlblmblng mengerjakan soal matematlka olehnya. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


179 































Sekarcmg Edo yang akan membantu teman- 
temannya mengerjakan soal matematlka yang 
telah dlpelajarinya. 


Soalnya adalah sebagal berlkut. 

Sebuah kereta apl malnan terdIrl dar! 7 buah 
gerbong. Sebanyak 2 gerbong kereta apl malnan 
rusak. Berapa baglan yang menyatakan gerbong 
kereta apl malnan yang tldak rusak? 

J7_ - JL = _5_ 

7 7 7 

Setelah semua temannya memaharnl, Edo 
membuat soal-soal lalnnya. 


Yuk, kita bantu Bern', Dayu, Udm, dan Siti 
mengerjakan soal-soal matematlka! 


Kerjakan soal-soal dl bawah im' sepertl contoh! 

1. Ben! memlllkl malnan kereta apl dengan 10 
gerbong. 

Saat memalnkannya, ada 2 gerbong kereta 
malnan yang terballk. 


180 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 





Berapa baglan gerbong kereta yang tldak 
terballk ? 


r 


V 

_ ) 


2. Udln mempunycn 4 mainan sepeda motor, la 
memlnjamkan 2 mainan sepeda motornya pada 
Edo. Berapa baglan mainan sepeda motor yang 
terslsa? 


r 


V 

_ ) 



Keglatań Bersama Orang Tua 


Orang tua bercerita kepada siswa apa cita-citanya sewaktu 
masih kecil. 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


181 







Berilah tanda centang (V) pada kotak dengan 
bantuan gurumu! 


1. Membuat surat. 

2. Membuat miniatur alat transportasi 
sungai. 


O 

O 


3. Menyelesaikan penjumlahan pecahan 
biasa berpenyebut sama. 


4. Membuat pertanyaaan berdasarkan 
teks surat. 

5. Menceritakan kembali isi teks surat. 

6. Mewawancarai teman . 

7. Mempresentasikan hasil wawancara. 

8. Mempraktlkkan olahraga permalnan 
balap kuda. 


O 

O 

O 

o 

o 


182 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


















9. Membandlngkan benda dałam teks. 


10. Membuat karya seni montase. 

11. Menyelesalkan pengurangan pecahan 
blasa berpenyebut sama. 

12. Mempraktlkkan gerakan seperti' 
pesawat terbang. 


O 

O 

O 


13. Membuat teks dialog. 


14. Memerankan tokoh-tokoh yang ada 
pada teks. 

15. Menyelesalkan soal-soal centa 
penjumlahan pecahan blasa 
berpenyebut sama. 

16. Menglsl teka-tekl sllang. 

17. Menyelesalkan soal-soal centa 
pengurangan pecahan blasa 
berpenyebut sama. 



O 

O 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


183 





















Leiwbar 


PeriLbihirJ 


1. Dl suatu peralran terjadl kecelakan antara kapał 
motor dan kapał tanker. 



A. Menurutmu bagalmana kondlsl para awak 
kapał? 


B. Berlkan penjelasan bagalmana cara menolong 
korban kecelakaan? 


184 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











2. Slti memiliki 9 stiker berbentuk mobil mungil. 
Lani meminta 2 stikerdari Siti. 

Berapa bagian stikeryang masih ada pada Siti? 


r 

>> 

V 

_ J 


3. Udin memiliki puzzle gambar pilot yang terdiri 
dari 15 bagian sama besar. 

Udin sudah memasang 5 bagian puzzle. 

Berapa bagian puzzle yang belum dipasang? 


r 

>> 

V 

_ ) 


4. Edo menggunting gambar stasiun yang ada 
pada majalah menjadi 9 bagian yang sama 
besar. 

Ada 3 bagian yang ia buang. 

Berapa bagian kertas yang masih ada? 


r 


V 

_ ) 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


185 





5. Menurutmu, alat transportasl darat apa yang 
pallng nyaman? 


Mengapa? 


6. Dałam perjalanan darat, manakah yang leblh 
cepat bus atau kereta apl? 


Mengapa? 


7. Apa peran ayah, Ibu, dan anak dałam keluarga? 


186 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 
















8. Pada suatu harf, sepulang sekolah kamu dan 
kakak/adlkmu mendapati' rumahmu kosong. 

Ternyata Ibumu harus pergl karena urusan yang 
sangat pentfng. 

la belum masak untuk makan slang. 

Kamu dengan adlk/kakakmu sudah merasa 
lapar. 

Apa yang akan kamu lakukan dengan sltuasl 
sepertl In I? 


9. Setelah kamu mempraktlkkan permaman kereta 
apl, cobalah buat sebuah permalnan yang 
mengasylkkan dan membuat badanmu tetap 
sehat! 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


187 










10. Dayu mermlikf 17 kertas surat bergambar 
delman. 

Sebanyak 4 kertas surat la berlkan pada Sit I. 
Berapa baglan kertas surat yang terslsa? 


188 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






Subtema 4: 

Keg latań Berbasfs Proyek 



Tempe adalah salah satu hasll teknologl pangan. 
Belajar membuat tempe adalah pengalaman yang 
mengasyfkan. Keglatan ml akan leblh menankjfka 
dilakukan secara berkelompok. 

Banyak pelajaran yang dldapatkan jika bekerja 
bersama-sama. 

Bagalmana perasaanmu saat bekerja sama dengan 
teman-temanmu? 

Apa hal menank yang kamu temu! saat bekerja 
sama? 






















Harf ml adalah harl pertama untuk melaksanakan 
proyek. Proyek adalah usaha menghasllkan sesuatu 
yang dllakukan lndlvldu atau kelompok. Usaha Im' 
dllakukan untuk mencapal tujuan tertentu. 

Edo, Sltl, Lani, dan slswa -slswa lalnnya 
bersemangat memu lal proyek Inl. Mereka akan 
melaksanakan proyek tentang mengolah teknologl 
pangan. Yaltu membuat dan menjual tempe. 


Kreativitas: 

Jlka dl daerahmu 
tldak terdapat bahan-bahan pembuat tempe, 
proyek dapat dlgantl dengan membuat makanan 
lalnnya. 

Alternatlf proyek sepertl membuat kerlplk slngkong 
atau kerlplk plsang. 



190 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 








Setelah membuat kelompok proyek, diskusikanlah 
beberapa hal berfkut Im': 

- Nama kelompok 

- Ketua kelompok 

- Membuat rencana proyek : membuat tempe 



Tempe ada bermacam jenis dan bentuk. Ada yang 
berbentuk segitiga dan persegl panjang yang 
dlbungkus daun satu-satu. Ada yang dlbungkus 
daun atau plastik panjang lalu dipotong. 


Sebelum membuat tempe perlu dilakukan survel. 
Survei dilakukan untuk mengumpulkan data atau 
informasi. lnformasi yang diperoleh dari hasil 
survei bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang 
disukai atau tidak disukai konsumen. 


Contoh lembarsurvei dapat dilihat pada Subtema 1 
Pem bela ja ran 5. 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


191 




Buatlah lembar survei! 




Ayo Presentasikan 


Presentasikanlah rencana survei yang kamu buat! 


192 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


Tulislah ide-ide yang mgin kamu sempurnakan 
pada keglatań han im! 



193 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 






















Berikanlah lembar survef pada pendudukyang 
tinggal di sekitar sekolahmu! 





Setelah mendapatkan hasll survei, berdfskusNah 
dengan kelompokmu. 

Diskusikanlah rencana presentasf berdasarkan 
data-data yang dlperoleh dari survei! 


194 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 












Ayo Presentasfkan 


Presentasikanlah hasfl survef yang telah kallan 
peroleh! 




Harl im' kita akan melakukanperslapan awal 
pembuatan tempe. 

Alat dan bahan yang yang dlbutuhkan: 

1. Baskom 

2. Air 

3. Kacang kedelal 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


195 





























Langkah-langkah keglatan: 

1. Cucllah kacang kedelai' hlngga berslh. 

2. Rendamlah kacang kedelai yang sudah dlcucl 
berslh selama 12 sampal 18 jam. 

3. Slmpanlah dl tempat yang sejuk sampal esok 
harl. 

Bekerja samalah dengan kelompokmu untuk 
merendam kacang kedelai! 



Tullslah hal menarikyang kamu temu! dałam 
keglatań harf InI? 



196 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 










Ayo La kukań 



Harl Inl kita akan mengolah kacang kedelal 
menjadl tempe. 

Alat dan bahan yang dlbutuhkan: 


kacang kedelal 




daun plsang 


ragi 



kompor 





Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


197 



















Langkah-langkah Keglatan: 

1. Kacang kedelal yang sudah dlrendam sejak 
kemarin dlbuang almya kemudlan dlcucl 
kemball hingga kulltnya terlepas. 

2. Kacang kedelal dlkukus atau dlrebus hingga 
empuk. 

3. Kacang kedelal yang sudah empuk dlangkat dan 
dltlrlskan. 

4. Kacang kedelal yang sudah hangat dltaburl 
dengan ragi tempe. 

5. Kacang kedelal yang sudah dltaburl ragi 
dlbungkus dengan daun plsang. 

6. Kacang kedelal yang sudah dlbungkus dlslmpan 
selama satu atau dua harl untuk berubah 
menjadl tempe. 



Sebelum menjual tempe, perlu ada rencana 
penjualan. 

Tujuan rencana penjualan adalah agar banyak 
orang yang membell tempe. 

Diskusikanlah rencana penjualan yang akan 
dilakukan! 


198 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


Beberapa hal yang perlu dldlskuslkan yaltu: 

1. Dlmana tempe tersebut akan dljual? 

2. Pada slapa tempe akan dljual? 

3. Berapa harga tempe persatuan? 

4. Bagalmana penjualan tempe dllakukan? 

(Dltawarkan langsung ke konsumen atau 
membuka tempat penjualan tempe). 



Apa yang kamu pelajarl harl InI? 

Tu lisia h dałam tempat yang tersedla! 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


199 



Kemasan dlbuat untuk menank perhatlan pembel i. 

Buatlah kemasan tempe yang bisa menarik 
pembel i! 

Kamu dapat menggunakan berbagai bahan yang 
ada dl sekltarmu. 



200 Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 











Sebelum melakukan penjualan beberapa hal perlu 
dlperlksa keslapannya. 

Berfkut Im' beberapa hal yang perlu dlperlksa: 


No 

Daftar perlksa 

Keterangan 
(ada/t Ida k) 

1 . 

Rencana penjualan 


2. 

Pembaglan tugas berjualan 


3. 

Alat-alat yang dlbutuhkan 
untuk berjualan 


4. 

Kemasan produk 


5. 



6 . 



7. 




Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


201 

















yo Men u lis 




Apa yang perlu dlperbalkl agar keglatań harl InI 
dapat leblh balk? 



202 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 






















Hari ini semua sfswa akan menjual tempe. 

Slswa menjual tempe pada penduduk di sekltar 
lingkungan sekolah. 



Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 












yo Ceritakan 



Tulfslah pengalamanmu selama berjualan tempe! 

Kamu dapat menulfs apa yang kamu rasakan 
selama berjualan tempe. 

Kesulltan-kesulltan yang kamu hadapi atau hal-hal 
lainnya. 


204 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 










Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 


205 























Ayo Lakukan 



Buatlah laporan kegi'atan penjualan pada tempat 
tersedia. 



206 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 
















• 

t*. 


Ayo Presentasikan 


Mempresentaslkan laporan keglatań setlap 
kelompok 






































Bagalmana pengalamanmu membuat laporan dan 
mempresentasfkannya? 

Tulislah pengalamanmu tersebut pada tempat 
tersedia. 



208 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 



DAFTAR PUSTAKA 


Alif, M. Zaini, S.Sn, M.Ds, dan Retno H.Y.SH, 2009. Permoinon Rokyot 
Jawa Barat Dałam Dimensi Budaya, Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Amin, H. Maswardi Muhammad, Prof. Dr. M.Pd, Morał Pancasila Jati 
Diri Bangsa, 2014. Aktualisasi Ucapan dan Perilaku Bermoral 
Pancasila, Gorga Media 

Housner, Lynn Dale, Ed. 2009. łntegratedPhysicalEducation,AGuide 
for the Elementary Classroom Teacher, 2nd Edition. Virginia: 
West Virg in ia U n ivers ity. 

Kheong, Fong Ho, Dr., Chelvi Ramakrishnan, Michelle Choo, 2014. 
My pałs are here, Maths 2B Text book second edition, Marshall 
Cavendish Education. 

Kheong, Fong Ho, Dr., Chelvi Ramakrishnan, Michelle Choo, 2014. My 
pałs are here, Maths 2B Activity book second edition, Marshall 
Cavendish Education. 

Parman, G dan Slamet Riyadi Ali, 2004. Cerita Rakyat dari Lombok. 
Jakarta: Grasindo. 

Pflug, Micki 2003. Making The Grade, Everything Your 3rd Grader 
Needs to Know. Newyork: Baron's Educational Series, lnc,. 

Saleh, Eniza, 2004. Teknologi Pengołahan Susu dan Has ił łkutan 
Ternak, Program Studi Produksi Ternak Fakultas Pertanian 
Universitas Sumatera Utara, 2004, USU Digital Library 

S i h ota n g, Kasd i n, d kk 2014. Pendidikan Pancasila: Upaya In ternalisasi 
Nilai-nilai Kebangsaan. Jakarta: Grafindo. 

Syuri, lta dan Nurhasanah, 2011. TPA aktif 3. Jakarta: ES1S 

Waridah, Ernawati 2013. EYD: Ejaan Yang Disempurnakan dan 
Seputar Kebahasa-łndinesiaan. Bandung: Ruang Kata 

Wuradji, Panduan penelitian survey, 2006, Lembaga Penelitian UNY. 

Yonny, Acep 2014. MahirMenulis Naskah Drama. Yogyakarta: Suaka 
Media 


Tema 2 Subtema 3: Perkembangan Teknologi Transportasi 209 


www.caramembuattempe.com 

www.kamusdaerah.com 

http://kbbi.web.id/ 

h tt p ://www. f ood - i n f o. n et/ 

http://library.usu.ac.id/ 

http://www.capmembers.com/media/cms/Orville _Wilbur 

Wright_ljpg_C38BA53F99252.jpg 


210 


Buku Siswa SD/Ml Kelas 111 


Oiunduh dań BSE.yiahoni.oom 


